





Rp23.800 + 1 CD 


Q 


D 













ERP DOPUSDUEN IX 
Guna Bedak nak 








Tutorial 


m Console-consoleyang 
Meriah 

9 Diarinux: Sebuah Diary 
Sederhana 

Ø Aplikasi Linux di Grafis: 


Renderer 

m Lebih Akrab dengan Pd 
Linux 

m Kompilasi Kerfiel Linux 
Red Hat 

m Kompilasi Kernel ala 
Debian 

m Belajar Membuat Login 
Sendiri 

m Senjata Pemusnah 
Massal dengan shell 
script 








rj E 3 1t 

Mirror Magic fk 
4 " x 

Game Tua yang | 





995152 














301063 











| 























8 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Kirim E-mail Sendiri 


4 
1 A. x LA 
EN KN 

au 


a 
, 
* 
"Ea LAS RN 
v de S Ne AT 
A ak 
zu AN ^ A b) 1 
NN NEN NS Ne 3) 
^v ES NR "vm A 





Pengguna Internet umumnya, mungkin 
termasuk sebagian pembaca /nfoLINUX, 
menerima dan mengirim e-mail melalui 
web, seperti mail.yahoo.com, atau 
melalui ISP (/nternet Service Provider) 
langganan. Jika Anda melakukan hal 
yang sama, berarti Anda mengirim e-mail 
melalui server orang lain. Apakah ada 
cara lain? Dengan distro Linux yang 
lengkap, seperti Mandrake dan Red Hat, 
Anda dapat mengirim e-mail sendiri 
langsung ke server tujuan. Persoalannya, 
apakah komputer Anda bisa menjadi e- 
mail server? 

Linux dapat disebut sebagai sistem 
operasi yang fleksibel. Maksudnya, Anda 
bebas memilih, apakah mau menjadikan 
komputer Linux sebagai server atau 
workstation/client/desktop, atau kedua- 
duanya. Fleksibel juga berarti persyaratan 
hardware-nya dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan Anda. Misalnya, jika 
Anda ingin membangun mail server, 
komputer dengan prosesor Intel Pentium | 
sudah mencukupi. Bahkan bisa dengan 
prosesor setara Intel 486 untuk beberapa 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


[PINPOINT 


PUBLICATIONS 
" a 





distro Linux. Persoalan berikutnya, 
bagaimana Anda menjalankan e-mail 
server yang sudah terpasang di 
komputer? 

Tersedia beberapa pilihan e-mail server 
di Linux, antara lain sendmail dan postfix. 
Dua program itu sudah disertakan dalam 
CD-CD Linux distro besar seperti 
Mandrake dan Red Hat. Anda tinggal 
menjalankannya dengan perintah "service 
sendmail start" atau "service postfix 
start".Lalu arahkan program email client, 
misalnya Kmail, untuk menggunakan 
SMTP localhost. Tentu saja, konfigurasi 
komputer Anda sebagai bagian dari 
jaringan Internet harus benar. Contoh 
paling sederhana dan mudah, komputer 
Anda sudah terkoneksi melalui Internet 
dengan modem dial-up. 

Sebagai server untuk mengirim e-mail 
Anda sendiri, konfigurasi dasar dari distro 
Linux sudah aman. Tapi, agar komputer 
Anda bekerja baik sebagai e-mail server 
untuk menerima dan meneruskan e-mail 
dari komputer lain, Anda perlu melakukan 
konfigurasi tambahan. Atau jika ingin 
membangun e-mail server yang lebih 
kompleks, Anda dapat mencoba Omail. 
Lebih jauh tentang e-mail server, dapat 
Anda simak dalam sajian "Utama" edisi 
ini. 

Anda juga dapat membangun web- 
mail sendiri, bila kebiasaan membaca dan 
mengirim e-mail lewat web tetap ingin 
terpenuhi. Salah satu program web-mail 
yang mudah diinstalasi dan dikonfigurasi 
adalah SguirrelMail 
(www.squirrelmail.org) A 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 





INDONESIA 
TATLER 


LINUX 








Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOR 
PCMetia 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 














— WARTA EKONOMI 





Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, | Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi, Heriyadi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat 
Redaksi: Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok 
Waluyatmoko (Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje 
Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230- 
5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682- 
6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab percetakan. 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


www. infolinux.web.id INFoLINUX OKTOBER 2003 3 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





INFO 






nabvta 
Mungkin Anda sudah mencoba atau 
menggunakan motherboard dengan 
chipset KT 400. Itu artinya, kinerja 
dari motherboard yang menggunakan 
chipset tersebut sudah Anda ketahui. 
Kali ini, motherboard yang masuk ke 
lab InfoLINUX menggunakan chipset 
VIA KT600... 


4 INFoLINUX OKTOBER 2003 





Membangun 
VENET: a 





LINUX 


Hampir semua pengguna DOS 
akan sangat berterimakasih dengan 
hadirnya program Norton Com- 
mander. Pengguna DOS yang 
berpindah ke Linux, atau bahkan 
pengguna Linux asli sekalipun... 


an 


v 
acrobat misa] history 
sda imin 


www.infolinux.web.id 









p o. 


Game ini termasuk game yang telah 
cukup lama mengarungi berbagai asam 
garam kehidupan. Bayangkan saja, 
game ini kali pertama dirilis pada tahun 
1989 (waktu itu Linux pun belum 
lahir) dengan nama Mindbender... 


€ 
€ 
e 
e 
€ 
D 
Lg 


Mag BY ARTSOFT DEVELOPMENT 
Po bh VS e AKN Hit RERO NL PEU 
SOURSS: UIOMASTER IU AMIGA 








Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








DARI REDAKSI 3 Gigabyte GA7VT600 23 

iomega Portable Hard Drive 23 : 
ULASAN CD iomega Zip 750MB 24 Linux Itu 
Membuat Remaster Linux Knoppix 6 ION 52X32X52 24 - 

MSI FX5600 VTDR128 25 Menarik! 
SURAT PEMBACA 10 MSI KT4AV 25 

Deco 2 Setelah menamatkan 
BERITA txt2man 28 pendidikan kesarjanaan 
IBM Perkenalkan Linux 12 Totem 0.99.2 29 dari Universitas Pelita 
Messaging Web Client Mirror Magic 30 Harapan (UPH), Santoso 
Mesin Pencari Open Source 12  Tenmado 31 


Wibowo, OCP, langsung 
bergabung dengan salah 
satu perusahaan Grup 


PDA Linux Baru Diluncurkan 12 
Workshop Migrasi Windows 13 BISNIS 


ke Linux | | ERP Berbasis Linux Guna 44 Lippo. Jurusan yang 
Solusi Jaringan dari Alcatel 13 Reduction Cost : PE 
db Santoso ambil ketika itu 
Visi Anak Bangsa Award 13 
FEATURE adalah Management Infor- 
OPINI Jelajah Dunia Maya via 48 be Sy: = LM 
I Made Wiryana: 14 Aliran Listrik Me Ma 


menggunakan Oracle di 


Terjebak Biaya Lisensi? 
| : Linux. 


Gotong-royong Jawabannya (1) TUTORIAL 


Budi Rahardjo: 15  Console-console yang Meriah — 52 
Wawasan Keamanan Sistem Diarinux: Sebuah Diary 55 
Komputer Sederhana 
Michael S. Sunggiardi: 16 Aplikasi Linux di Grafis: 58 
Linux Rajanya Server Renderer 
Lebih Akrab dengan Linux 62 
KLINIK 18 Kompilasi Kernel Linux 65 
Red Hat 
KLINIK IBM 20 Kompilasi Kernel ala Debian 69 
Belajar Membuat Login Sendiri 74 
ULASAN Senjata Pemusnah Massal 78 
Pengantar: Linux dan Internet dengan shell script 





Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda melihat 
Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat Linux 


Ready, yaitu: 
' D d 
b. 


Prolink Modem 56K 1456pvc MSI Mega PC EZ Connect SMC30561M 





www. .infolinux.web.id INFoLINUX OKTOBER 2003 5 





Ulasan Isi CD Edisi Ini 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Membuat Remaster 


Linux Knoppix 


Distro Linux Knoppix yang disertakan /nfoLINUX edisi ini merupakan hasil 
remaster distro Knoppix 3.2. Remaster itu mudah, karena bukan 
membuat distro dari dasar, tetapi hanya mengubah isi dan konfigurasi agar 
sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang, Anda pun dapat melakukannya. 


noppix adalah nama distro Linux 

yang dapat dijalankan langsung 

dengan boot komputer dari CD. 
Tujuan pembuatan remaster Knoppix 
InfoLINUX ini untuk menghapus beberapa 
paket, lalu memasukkan beberapa file yang 
berhubungan dengan isi majalah. Paket- 
paket yang dihapus, antara lain OpenOffice, 
KOffice, Mozilla, dan beberapa game. Jadi, 
meskipun masih terdapat nama-namanya 
dalam daftar menu, Anda tidak dapat 
menggunakan paket yang dihapus tersebut 
dari CD Knoppix 3.2 remaster. Knoppix 3.2 
yang lengkap telah disertakan /nfoL/NUX 
edisi Mei 2003. 

Sebelum Anda mulai membuat sendiri 
distro Knoppix, Anda mesti memahami cara 
bekerja di Linux dengan modus teks atau 
CLI (Command Line Interface). Cara bekerja 
di Linux dengan modus teks dan grafis 
(Graphical User Interface), dapat Anda 
pelajari dari Linux yang sudah terinstalasi di 
dalam komputer. Akan lebih mudah kalau 
Anda sudah terbiasa dengan distro Debian, 
dasar pembuatan distro Knoppix. Anda juga 
dapat belajar secara langsung dari CD, 
dengan cara menjalankan atau booting 
komputer melalui CD Knoppix. Anda tidak 
harus menginstalasi CD Knoppix ke dalam 
harddisk. 


Melihat isi CD Knoppix 
Knoppix 3.2 yang asli terdiri atas file 
index.html, beberapa file untuk autu-run, 
dan sebuah subdirektori bernama 
KNOPPIX. Direktori KNOPPIX ini berisi 
sebuah file besar KNOPPIX dan beberapa 
file untuk menjalankan Knoppix dari CD. 
Dalam CD Knoppix hasil remaster 
InfoLINUX edisi ini terdapat satu tambahan 
subdirektori, yaitu PROGRAM FILES, berisi 
file-file paket program untuk Linux yang 


6 INFoLINUX OKTOBER 2003 


sudah, sedang, dan belum dibahas dalam 

majalah /nfoLINUX. 

Jika komputer Anda telah memiliki 
sistem operasi Windows atau Linux, Anda 
sebaiknya lebih dahulu membaca petunjuk 
pemakaian Knoppix yang ada di dalam CD. 
Caranya: 

1. Masukkan CD ke dalam drive. 

2. Jika komputer tidak otomatis membuka 
isi CD, jalankan browser, misalnya 
Internet Explorer (Windows), Konqueror 
atau Nautilus (Linux). 

3. Arahkan browser ke direktori atau folder 
CD, lalu klik index.html sehingga akan 
tampil seperti Gambar 1. 

4. Klik [Petunjuk Pemakaian Knoppix]. 

5. Jika Anda ingin menjalankan Knoppix 
dari harddisk, ini pekerjaan yang tidak 
sederhana, klik (Cara Copy Knoppix ke 
Harddisk]. 

6. Klik [About Knoppix] untuk membaca 
informasi selengkapnya tentang Knoppix 
dalam bahasa Inggris. 


Apa itu remaster? 
Tujuan remaster antara lain untuk menam- 
bahkan beberapa file atau program ke dalam 
distro Knoppix. Anda dapat membuat 
remaster dari Knoppix asli maupun dari 
Knoppix versi remaster /nfoLINUX. 
Remaster Knoppix adalah melalukan 
pembuatan ulang distro Knoppix untuk 
menghasilkan file ISO yang siap di-burn ke 
CD-R atau CD-RW. Proses remaster 
merupakan kebalikan dari proses kerja distro 
Knoppix. Dalam proses kerja distro Knoppix, 
file KNOPPIX dalam direktori KNOPPIX 
diekstrak (un-compress) menjadi sistem 
Linux ke dalam memori (RAM dan swap). 
Sedangkan proses remaster ada tiga tahap: 
1. Meng-copy semua program ke harddisk. 
2. Memampatkan (compress) dan 


www.infolinux.web.id 


ye 


[o399o4vg*tgljd ———- —«— à a*$ 


5 - » J 
Location Git view Go Bookman Ton: Betings Window Help 
ac A WA a 





- 4 
B rann hi> fainear dahil 


Lamana f estem onte pensa Ore. Do Apanan 
: pa 
CD INFOLINUX OKTOBER 2003 


(Petunjuk Pemakaian Knoppix] [Cara Copy Knoppix ke Harddisk] [About Knoppix] 


DAFTAR ISI 
1. Direktori PROGRAM FILES berisi file-file paket program untuk Linux, yang sudah, sedang, dan belum dibahas dalam 
majalah. 

2. Direktori KNOPPIX berisi file-file untuk menjalankan Linux Knoppix. 

Selamat membaca İnfo TNUX sambil menccaps Linux yang GPL atau Free im -) 
Knoppex 3.2 ini telah diremaster oleh Rusmanto untuk majalah | 
Majalah plus CD GNU/Linux dan Open Source Pertama di 

a 


Indonesia 
nghe Q AQ) Kropper Ner and [moimux co kj iens 





2 Gambar 1. Auto Run CD Oktober 2003 


menyimpan menjadi file KNOPPIX yang 
baru. 

3. Mengubah file KNOPPIX yang baru dan 
file-file penunjang untuk booting (seperti 
boot.img dan boot.cat) menjadi file ISO. 


Syarat utama untuk membuat remaster 
adalah tersedia dua partisi harddisk yang 
besar, minimal 4 (empat) GB, 3 (tiga) GB 
untuk data dan 1 (satu) GB untuk swap 
(virtual memory). Swap dapat lebih kecil 
dari satu GB, bila ukuran RAM cukup besar, 
sehingga jumlah RAM dan swap tetap satu 
GB. Misalnya Anda telah memiliki RAM 
128 MB, maka ukuran swap paling tidak 
sekitar 900 MB. 


Persiapan remaster 

Sebelum mulai menjalankan Knoppix dari 

CD, pastikan bahwa Anda telah memiliki 

partisi kosong minimal 4 GB untuk swap 

dan data. Sangat aman jika Anda sediakan 
harddisk kosong untuk membuat remaster 
ini. Jika tidak punya harddisk atau partisi 
kosong, Anda harus memotong partisi 

DOS/Windows yang ada. Lakukan back-up 

data penting, sebelum mengubah ukuran 

partisi DOS/Windows, kecuali Anda sudah 
siap kehilangan data yang ada di partisi 

DOS/Windows. Ada 3 alternatif yang dapat 

Anda coba: 

1. Jalankan program DOS/Windows untuk 
memotong partisi, misalnya FIPS.EXE 
yang ada di CD Red Hat, dalam direktori 
dosutils. FIPS belum dapat memotong 
partisi filesystem Windows NT (NTFS). 

2. Gunakan CD-1 Mandrake 9.X untuk 
membuat partisi baru, dengan cara 
seakan-akan ingin instalasi, kemudian 
batalkan proses instalasi setelah membuat 
partisi baru. Mandrake 9.1 ke atas dapat 
mengubah ukuran partisi NTFS. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





3. Gunakan Partition Magic (non-free 
software). Penulis tidak bertanggung 
jawab jika Anda dihukum karena 
membajak software ini. 


Langkah-langkah remaster 
Asumsi contoh-contoh perintah di bawah 
ini, Anda memiliki harddisk kosong yang 
terpasang pada kabel primary master (/dev/ 
hda). Lalu, Anda membuat sebuah partisi (/ 
dev/hda1) dengan format filesystem Linux, 
misalnya ext3. Jika partisi kosong yang 
tersedia bukan /dev/hda1, Anda harus 
mengganti setiap kata /dev/hda1 dengan 
nama yang sesuai, misalnya /dev/hda3 
(partisi ketiga primary master), /dev/hdb1 
(partisi pertama primary slave), /dev/hdc1 
(partisi pertama secondary master), atau / 
dev/hdd1 (partisi pertama secondary slave). 
1. Boot komputer Anda dengan CD 
Knoppix. 
Bila Anda kesulitan dalam menjalankan 
Knoppix, baca kembali (Petunjuk 
Pemakaian Knoppix] yang ada di CD 
atau baca InfoLINUX Mei 2003. 

2. Konfigurasi koneksi jaringan dan Internet. 
Konfigurasi Internet ini tidak harus Anda 
lakukan, karena hanya dibutuhkan bila 
Anda ingin menginstal program baru 
lewat jaringan. 

3. Buka prompt sebagai root. 

Ada dua pilihan bekerja sebagai root, 
yaitu melalui konsol biasa (tidak 
berada di X Window) dengan 
menekan 3 tombol [Ctrl] [Alt] [F1] lalu 
(Enter), atau dari X Window dengan 
klik Kmenu -> KNOPPIX -> Root 
Shell (Lihat Gambar 2). 

4. Pastikan ada partisi kosong untuk data 
dan swap. 

Jalankan fdisk -| untuk melihat susunan 
partisi harddisk Anda. Bila belum ada 
partisi, buat partisi baru dengan 
perintah fdisk /dev/hda, lalu ketik m 
untuk membaca petunjuk pemakaian 
fdisk. Misalnya, Anda belum sempat 
membuat partisi sebelum boot Knoppix, 
lakukan langkah-langkah berikut untuk 
membuat sebuah partisi dengan ukuran 
6 GB (sesuai ukuran maksimum 
harddisk dalam contoh ini): 

fdisk /dev/hda 

Command (m for help): n 

Command action 


| logical (5 or over) 
p primary partition (1-4) 
p 
Partion number (1-4): 1 
Firs cylinder (1-730, default 1): [Enter] 
Last cylinder or  sizeM or #sizeK 
(1-730, default 730): [Enter] 
Using default value 730 
Command (m for help): wq 


Format partisi. 

Catatan: jika Anda gagal memformat 
partisi yang baru saja dibuat, Anda 
harus me-reboot Knoppix. 

mkfs.ext3 /dev/hda1 


Mount partisi. 
mount -o rw /dev/hda1 /mnt/hda1 


Buat direktori untuk bekerja. 
mkdir /mnt/hda1/knx 


Buat file swap. 

Catatan: file swap ini harus dibuat bila 
RAM Anda kurang dari 1 GB, dan 
Anda belum membuat partisi swap 
yang sesuai kebutuhan (total swap 


10. 





Ulasan Isi CD Edisi Ini 


dan RAM harus mencapai minimal 1 
GB). Ukuran swap contoh ini 900 MB, 
karena ukuran RAM 128 MB. 

cd /mnt/hda1/knx 

dd if=/dev/zero of 2 swapfile bs- 1M 
count - 900 

mkswap swapfile 

swapon swapfile 


Buat direktori tempat mengopy 
Knoppix ke harddisk. 

mkdir /mnt/hda1/knx/source 

mkdir /mnt/hda1/knx/source/KNOPPIX 


Copy semua isi direktori /KNOPPIX/ ke 
harddisk. 

Catatan: direktori /KNOPPIX (ada / di 
depan KNOPPIX) berisi semua file atau 
program yang dijalankan Knoppix. 
Proses copy ini memakan waktu cukup 
lama, tergantung kecepatan drive CD- 
ROM dan harddisk. Jika terjadi error 
karena ada file yang gagal di-copy, 
Anda sebaiknya mengulang perintah ini 
hingga yakin semua file sudah ter-copy. 
cp -Rp /KNOPPIX/* /mnt/hda1/knx/ 





.:: Linux Training Series 







source/KNOPPIX/ 


“d £- C O 0 # — S 


¢ 


à 


Informasi : 





Wisma Kodel Lantai 9. Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-4 Jakarta 12920 
Phone +62 21 5222311, Fax +62 21 5269156 


http://atc.stibanas.ac.id : email : atc@stibanas.ac.id 


www.infolinux.web.id 





INFoLINUX OKTOBER 2003 7 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Ulasan Isi CD Edisi Ini 


11. 


12. 


13. 


14. 


8 


Buat direktori sebagai master Knoppix 
hasil remaster. 

mkdir /mnt/hda1/knx/master 

mkdir /mnt/hda1/knx/master/KNOPPIX 


Copy semua file di direktori /cdrom/. 
cp /cdrom/index.html /mnt/hda1/knx/ 
master/ 

cp /cdrom/autorun.inf /mnt/hda1/knx/ 
master/ 

cp /cdrom/autorun.bat /mnt/hda1/knx/ 
master/ 

cp /cdrom/cdrom.ico /mnt/hda1/knx/ 
master/ 


Copy semua file di direktori /cdrom/ 
KNOPPIX/ kecuali KNOPPIX. 

cp /cdrom/KNOPPIX/index.html /mnt/ 
hda1/knx/master/KNOPPIX/ 

cp /cdrom/KNOPPIX/boot.cat /mnt/ 
hda1/knx/master/KNOPPIX/ 

cp /cdrom/KNOPPIX/boot.img /mnt/ 
hda1/knx/master/KNOPPIX/ 


Teruskan hingga semua file ter-copy 
kecuali file besar KNOPPIX. 


Bekerja sebagai root di Knoppix source 
atau harddisk (chroot). 

Catatan: Selama ini Anda bekerja 
sebagai root di Knoppix CD. Untuk 
menghapus atau menambah paket 
program, Anda harus bekerja di 
Knoppix harddisk yang akan di- 
remaster. 

chroot /mnt/hda1/knx/source/KNOPPIX 
mount -t proc /proc /proc 


Anda sekarang berada pada root baru 
(/) yang sebenarnya berada pada 
direktori /mnt/hda1/knx/source/ 
KNOPPIX. Selanjutnya (langkah 15) 
Anda dapat menghapus atau 
menambah paket program. Sebelum 
kembali ke Knoppix CD untuk 
melakukan remaster, Anda harus 
"umount /proc" dan "exit". Lakukan 
dua langkah ini sekarang jika Anda 
tidak ingin meneruskan ke langkah 15. 
Anda dapat menjalakan proses 
remaster di lain waktu, atau Anda 
dapat mencoba meneruskan proses 
remaster sekarang tanpa mengurang 
atau menambah paket (langkah 16). 


INFoLINUX OKTOBER 2003 


| 
| 
i 
i 


5 
Root Sheli 
applicar 


| 


HERES 
i z H tL 


535953500 MP- 












2 Gambar 2. Root shell di Knoppix 


15. 


16. 


Uninstall dan instalasi paket program. 
Sebelum Anda keluar dari chroot 
(masih bekerja di root baru, /mnt/hda1/ 
knx/source/KNOPPIX), Anda dapat 
menghapus atau menambahkan paket 
ke Knoppix di harddisk. Langkah 
berikut ini untuk melihat semua 
program yang terinstalasi, urut dari 
yang kecil hingga paling besar. 
dpkg-query -W —showformat- '$ 
(Installed-Size) $(PackageMn' | sort -n 





Untuk menghapus atau uninstalasi 
paket, jalankan apt-get remove nama- 
paket, misalnya langkah ini akan 
menghapus mozilla: 

apt-get remove mozilla 


Untuk instalasi paket dari Internet, 
Anda harus mengonfigurasi jaringan, 
dengan menjalankan netcardconfig. 
Lalu pelajari lebih lanjut cara 
menggunakan apt-get atau cara lain 
instalasi/uninstalasi paket program 
UnfoLINUX Mei 2003). 

Untuk keluar dari chroot atau meng- 
akhiri kerja di Knoppix yang telah di- 
copy ke harddisk dan telah diubah 
konfigurasinya, jalankan dua langkah 
penting ini: 

umount /proc 

exit 


Buat master Knoppix. 

Ini langkah yang paling penting dan 
paling lama prosesnya. Semua file 
Knoppix yang telah diekstrak dan di- 
copy ke harddisk (/mnt/hda1/knx/source/ 
KNOPPIX/), akan di-compress dan 
hasilnya disimpan ke direktori master/ 
KNOPPIX. Perintah panjang ini hanya 
dalam satu baris, sehingga tidak boleh 


www.infolinux.web.id 









































TEITER" 








2 Gambar 3. K3b merekam file ISO ke CD 


17. 


menekan [Enter] sebelum akhir baris. 


mkisofs -R -U -V “InfoLINUX 
filesystem” -P "InfoLINUX 
www.infolinux.web.id” -hide-rr- 
moved -cache-inodes -no-bak -pad / 
mnt/hda1/knx/source/KNOPPIX nice 
-5 /usr/bin/create compressed fs - 
65536 /mnt/hda1/knx/master/ 
KNOPPIX/KNOPPIX 


Catatan: penulis menggunakan kom- 
puter dengan prosesor Intel Pentium I, 
233 MHz, RAM 128 MB, swap 900 
MB. Proses pada langkah 16 ini 
memakan waktu hingga 5 (lima) jam. 
Penulis pernah mencoba juga dengan 
prosesor Pentium IV, 2 GHz, RAM 
128, selesai dalam waktu kurang dari 
satu jam. 


Buat file ISO CD Knoppix Remaster. 
Langkah satu baris panjang ini akan 
menghasilkan file image (ISO) yang 
siap di-burn ke CDR atau CDRW. 
mkisofs -pad -l -r -J -v -V "KNOPPIX- 
InfoLINUX” -b KNOPPIX/boot.img -c 
KNOPPIX/boot.cat -hide-rr-moved -o / 
mnt/hda1/knx/knoppix-infolinux.iso 
/mnt/hda1/knx/master 


Selesai sudah kita membuat remaster 


Knoppix. Untuk mengujinya, burn file image 
knoppix-infolinux.iso yang ada di direktori / 
mnt/hda1/knx. Anda dapat menggunakan 
program untuk burn CD di Linux, seperti 
cdrecord, xcdroast (InfoLINUX Januari 
2003), dan k3b (Gambar 3), atau 
menggunakan Nero dan program perekam 
CD yang lain di Windows. (Sumber info 
pembuatan remaster dan penulisan ini: 
www.knoppix.net).& 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Is; CD Oktober 2003 


Selain Knoppix 3.2 versi remaster InfoLINUX, CD edisi ini berisi 
beberapa program yang diulas dalam majalah, seperti maíl server Qmail, 
program rendering, dan game. CD Oktober 2003 ini juga berisi pro- 
gram-program pesanan pembaca melalui milis pembaca@infolinux.co.id. 


emua paket program di luar Knoppix 

terletak dalam sub-subdirektori di 

bawah direktori PROGRAM FILES. 
Berikut ini penjelasan singkat masing- 
masing paket sesuai nama direktori. 


AbiWord Mandrake 9.x 
Paket RPM AbiWord ini dibuat khusus 
untuk distro Linux Mandrake 9.0 ke atas. 
AbiWord adalah pengolah kata (word 
processing) seperti MS Word dan 
OpenOffice Writer. Kelebihan AbiWord 
dibanding OpenOffice Writer adalah 
kecepatan, karena AbiWord merupakan 
paket terpisah, sedangkan OpenOffice 
Writer adalah bagian dari OpenOffice yang 
sangat besar. Kekurangan AbiWord, 
kompatibilitas dengan MS Word masih 
kalah dengan OpenOffice Writer. 
Instalasinya di Mandrake sangat mudah, 
yaitu dengan menjalankan program rpm di 
konsol (prompt) sebagai root: 
$ su 
# rpm -Uvh hackabiword-1.1.3- 
3mdk.i586.rpm 


AbiWord dapat membuka berbagai 
format file, seperti DOC dan RTF. AbiWord 
juga dapat menyimpan file ke format DOC, 
RTF dan HTML. Informasi selengkapnya 
tentang AbiWord tersedia di http.// 
www.abisource.com. 


DrawSWF buat Flashmania 


DrawSWF adalah aplikasi Java untuk 
membuat animasi format flash. DrawSWF 
yang ditulis dengan Java2 ini juga dapat 
membuat gambar SVG bukan animasi. 
Library yang digunakan saat ini untuk flash 
adaah JavaSWF2. Informasi selengkapnya 
tersedia di http.//drawswf.sourceforge.net. 


Game September dan 
Oktober 


Direktori game-sept-okt-O3 ini berisi dua 


program game edisi September 2003, yaitu 
Geki2 dan Spacearyarya, serta dua game 
edisi ini, MirrorMagic dan Tenmado. 
Penjelasan selengkapnya bisa Anda baca 
pada rubrik game /nfoLINUX September 
dan Oktober ini. 


HowTo PDF 


Howto ini berisi sejenis manual atau 
petunjuk berbagai hal tentang Linux, 
software, dan hardware (info umum, 
penggunaan, pengembangan, dan lain-lain) 
dalam format PDF. Format PDF biasanya 
tidak disertakan oleh distro Linux seperti 
Mandrake dan Red Hat. Untuk 
membacanya, ekstrak file tarball dengan 
tar, Ark atau File-Roller, lalu gunakan 


Acrobat Reader, gv, xpdf, atau kghostview. 


tar xzvf Linux-pdf-HOWTOSs.tar.gz 


Kernel module NTFS 

Red Hat 9 secara default tidak dapat 
membaca file-file yang ada di partisi 
harddisk Windows terformat NTFS. Anda 
dapat memilih salah satu file module atau 
driver yang di direktori kernel-mod-ntfs. File 
berkestensi .o dapat langsung di-copy ke 
direktori /lib/modules/2.4..20-8/kernel/fs/. 
File berekstensi .rpm harus diinstal dengan 
perintah rpm. 

rpm -Uvh kernel-ntfs-2.4.20-8.1686.rpm 


Qmail 

Omail adalah mail server yang sangat aman 
dan populer di Linux. Ulasan lengkap 
tentang Qmail dan mail server yang lain 
dibahas dalam laporan "Utama" edisi ini. 
Mail server sendmail dan postfix tidak 
disertakan karena sudah tersedia di distro 
Linux besar seperti Mandrake dan Red Hat 
terbaru. 


Red Hat 9 multimedia 


Semua file yang terdapat dalam direktori 
redhat9-multimedia-i386 merupakan paket 


www.infolinux.web.id 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 





* Sodipodi 


RPM Red Hat 9 untuk multimedia 
(gambar, audio, video). Juga disertakan 
program untuk mengambil data video dari 
VCD dan sebaliknya untuk membuat VCD 
dan CD MP3. Instalasi paket program 
yang satu dengan yang lain sering ada 
saling ketergantungan (dependency), 
sehingga Anda harus sabar dan teliti 
dalam menginstalnya. Informasi 
selengkapnya tentang paket-paket ini 
tersedia di http://ccrma-www. 
stanford.edu/olanetcerma/software/ 
packages.html (tersedia juga untuk Red 
Hat versi 7.3 dan 8.0). 


Rendering 

Ada empat file dalam direktori rendering ini, 
yaitu paket-paket program untuk rendering 
gambar, yaitu 3Delight, Aqsis, Povlinux, 
dan Yavray. Selengkapnya, simak artikel 
"Linux di Dunia Grafis" pada halaman rubrik 
tutorial /nfoLINUX edisi ini. 


Sodipodi 


Sodipodi merupakan program untuk 
menggambar seperti CorelDraw. Ada tiga 
jenis paket yang disertakan, yaitu untuk 
Red Hat, Mandrake, dan source tarball 
untuk semua distro. Jika Anda ingin 
mencoba sebelum menginstalnya, 
Sodipodi juga disertakan distro Knoppix 
dalam CD edisi ini. Informasi 
selengkapnya tersedia di http:// 
www.sodipodi.com. 


TORCS 


Dua direktori, torcs dan torcs-data, berisi 
paket-paket program untuk game balap 
mobil. Informasi selengkapnya: http:// 
forcs.sourceforge.net.& 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


INFoLINUX OKTOBER 2003 9 





SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


Koreksi artikel 

Editorial /nfoL/NUX Agustus 2003 yang 
membahas Optimasi Office di Linux, 
saya rasa sudah cukup baik (terutama 
dalam menyuarakan penggunaan Office 
di platform Linux) untuk mendorong 
keberanian para 'switcher'. 

Namun ada yang sedikit mengganggu 
di halaman 44 paragraf 4 pada kolom 
Resume "...coba saja bandingkan dengan 
Microsoft Office misalnya. Anda akan 
kesulitan menemukan Microsoft Office 
yang berjalan di MacOS misalnya, 
apalagi yang berjalan di Linux”. 

Saya mencoba meluruskan editorial di 
atas bahwa Microsoft Office tersedia di 
MacOS secara native (baik untuk MacOS 
classics—pre MacOS X maupun untuk 
MacOS X). Bahkan jauh sebelum 
Microsoft merilis Microsoft Office for 
Windows. 

Karena kenyataanya bahwa Microsoft 
besar dahulu di Apple (baik Apple I dan Il 
maupun Macintosh) sebelum merilis 
Microsoft Windows. Jadi Microsoft Office 
pun di Macintosh (MacOS) tersedia secara 
lengkap dari versi 1 sampai 6, versi 98 
(versi Windows = 97), versi 2001 (versi 
Windows = 2000) maupun versi vX 
(untuk versi MacOS X). 

Dibanding versi Windows yang 
meloncat dari versi 2 langsung ke versi 
6, Microsoft Office di Mac juga tidak 
dapat dikatakan sama persis dari sisi 
paket (kompatibilitas penuh dari sisi 
dokumen dan aplikasi yang tersedia). 
Karena paket Office-nya minus Microsoft 
Access dan memiliki aplikasi e-mail 
dengan nama Entourage, bukan 
Microsoft Outlook seperti di Windows. 

Koreksi ini diniatkan untuk meluruskan 
tidak bermaksud mem-bashing platform 
apapun, dengan asumsi positif bahwa 
pihak editor 'terlewat' dengan kalimat 
diatas. Juga diharapkan buat para 
pengguna lain semoga informasi ini dapat 
berguna, karena mungkin tidak semua 
teman-teman memiliki akses ke platform 
Mac. 


IO  INFoLINUX OKTOBER 2003 


Dulu saya merupakan pengguna aktif 
Apple Macintosh yang beralih ke 
Microsoft Windows. Dan sejak tahun 
1998 merupakan pengguna aktif linux 
dengan berbagai variant-nya, termasuk 
pencinta sejati Slackware dan OpenBSD. 
Sekadar informasi saya mulai ngoprek 
Linux sejak kernel 0.96 sekitar tahun 
1993 dengan distro SoftLanding System 
atau SLS Linux. 

Saran lain buat /nfoLINUX, kiranya 
InfoLINUX dapat menampilkan tokoh 
atau profil yang lebih representatif di 
ulasan yang akan datang. Saran untuk 
pemerintah agar mulai memikirkan 
secara serius 'bridging' dan inisiasi- 
inisiasi yang mendorong pertumbuhan 
industri software dalam rangka 
diberlakukannya Undang-undang Hakl 
saat ini. Saya rasa apabila pemberlakuan 
Undang-undang HaKl disertai dengan 
inisiasi dan insentif pertumbuhan 
industri software, maka dampaknya 
akan baik sekali. Seperti inisiasi program 
SIMPUTER di India maupun endorse- 
ment program pertumbuhan software 
lokal di Cina). 

Menilik kemampuan industri software 
di Indonesia (yang terpusat di rumah- 
rumah dan kamar-kamar kost), Indonesia 
sudah lebih dari mampu untuk bisa 


Buku Mini Red Hat 9 


‘mandiri’ dari buaian commercial 
company seperti M$ (Microsoft — Red.). 

Dan mengutip pernyataan rekan Budi 
Rahardjo saya setuju sudah saatnya 
InfoLINUX mulai memikirkan starting 
point untuk mulai mengulas Linux 
intermediate atau advanced. Karena 
apabila yang diulas untuk pemula terus, 
rasanya akan kehilangan greget dan tidak 
mendorong penggunaan Linux bagi drive 
the market. 

Kalau memang tidak mungkin dimuat 
dalam format /nfoLINUX, mungkin bisa 
dimuat di majalah baru yang merupakan 
sister company-nya InfoLINUX. Yah, 
kalaupun secara bisnis dihitung market- 
nya tidak terlalu menarik, hitung-hitung 
bagian dari kontribusi Anda buat 
kemajuan masyarakat Indonesia. Salam 
sukses untuk semua dan Indonesia. 

ADINOTO A. KADIR 
VIA EMAIL 


Terimakasih atas koreksi dan komentar, 
serta usulan yang menarik ini. Yang kami 
maksud menemukan itu bukan tidak ada. 
Kami akui kalimat tersebut memang kurang 
pas, karena kata-kata berikutnya mengarah 
ke Linux. Yang jelas tidak ada MS Office 
native untuk Linux, meskipun bisa pakai 
win4lin atau vmware. — Red. 


Saya ingin membeli Buku Mini Red Hat 9, namun saya bertempat tinggal di Pontianak. 
Saya sudah mencari di Toko buku di Pontianak dan ternyata belum masuk. Mohon 
informasinya, apakah harga sudah termasuk ongkos kirim dan kalau transfer via 
rekening bank atas nama siapa dan berapa nomor rekeningnya? 


ULMIE—VIA EMAIL 


Karena ada sedikit gangguan teknis, Buku Mini InfoLINUX sempat terhambat 
peredarannya. Kini Buku Mini InfoLINUX Red Hat 9 sudah bisa Anda temukan di toko 
buku kesayangan Anda. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Jika Anda ingin 


memesan, berikut prosedurnya: 


Harga Rp40.000,- ditambah ongkos kirim Rp10.000 dapat transfer ke BCA Cab. 
Matraman Jakarta a/n PT Obor Sarana Utama dengan No. 342.301.454.3. Bukti 
pembayaran harap difaks ke: 021-46826817 Up. Nety, sertakan alamat yang lengkap 
untuk pengiriman. E-mail juga ke Ibu Nety di bagian Sirkulasi: 


«nety haryaka@yahoo.com- . 


www.infolinux.web.id 





BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 





Rilis Conectiva 

Linux 9 

Conectiva mengumumkan 
update image ISO dari 
Conectiva Linux 9. Cd update 
ini merupakan jenis terbaru 
dan paket instalasinya bagai 
instalasi paket official-nya. 
Paket tersebut dirilis pada 
bulan lalu. Setidaknya ada 
dua cara jika Anda ingin 
menggunakan update 
Conectiva Linux 9, melakukan 
update manual dan instalasi 
langsung dari CD. Update 
manual bisa Anda lakukan 
dengan mengunjungi http:// 
distro.conectiva.com.br/ 
atualizacoes/?2idiomazen. 


KOffice 1.3 Beta 3 


Satu bulan telah lewat. 
KOffice pun merilis versi 
terbaru dari aplikasi Office 
berbasis KDE. KOffice 1.3 
Beta 3 merupakan rilis beta 
terakhir dari KOffice. Jarak 
satu bulan benar-benar 
dimanfaatkan developer 
KOffice untuk meningkatkan 
fitur dan memperbaiki bug- 
bug yang ada. Dan itu benar- 
benar terealisasi dengan baik. 
Misalnya library KOffice, kini 
library itu mendukung image 
EPS. Fitur tambahan Kword di 
antaranya mode tampilan 
teks kembali bisa 
difungsikan, klik kanan pada 
frame yang terseleksi tidak 
bisa di-unselect lagi, dan 
lainnya. Aplikasi lain yang 
ikut diperbaiki dan 
ditambahkan fitur-fitur baru 
KOffice di antaranya 
KPresenter, KSpread, dan 
Kugar. 

Archetypes 1.0.1 
Archetypes merupakan 
framework untuk 
pengembangan tipe konten 
baru di Zope/CMF/Plone. 
Rilis terakhir aplikasi ini, 
1.0.1. Dan banyak perbaikan 
bug dan penambahan fitur 
bisa Anda temukan di 
aplikasi ini. 


12 InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





IBM Perkenalkan Linux Messaging 


Web Client 


| BM mengumumkan rencana mengikut- 
sertakan dukungan Linux yang diperluas 
dalam portofolio Lotus Software, termasuk 
Linux Messaging Client. Lotus Domino 
Web Access— Web-client Lotus — 
menyertakan teknologi kolaborasi dan 
produktivitas pribadi. Walaupun 
dukungan Lotus Domino untuk Linux 
baru pada IBM eServer zSeries. 
Perluasan dukungan Linux ini—baik untuk 
software server maupun sisi klien — 
memberikan pelanggan Lotus lebih banyak 





fleksibilitas ketika mereka mendesain solusi- 
solusi kolaboratif. Tidak hanya itu, kini 
kemampuan Lotus Domino mendukung 
platform server yang paling canggih di 
industri dan tentu membantu mengurangi 
total biaya kepemilikan secara 
keseluruhan. 

Lotus Domino Web Access 
(sebelumnya dikenal sebagai iNotes Web 
Access) juga merupakan klien berbasis Linux 
pertama yang mengintegrasikan teknologi 
instant messaging. He 


Mesin Pencari Open Source 


eskipun mesin pencari terkenal seperti 
Google sudah cukup baik kinerjanya, 
para developer open source terus 
mengembangkan mesin pencari yang andal. 
Nutch, begitu nama proyek open nue 
source untuk membuat sebuah -- 
mesin pencari yang tengah j 
dikembangkan para developer open 
source. Tujuan akhir pengem- 
bangan mesin pencari itu adalah 
membuat mesin cari yang mampu menampilkan 
hasil pencarian tanpa diganggu iklan. 
Lalu, apa yang mendasari pengembangan 
mesin pencari itu? Menurut keterangan di web 





PDA Linux Baru Diluncurkan 


S ebuah merk PDA baru berbasis Linux 
akan tersedia di pasar bulan ini. Harga yang 
ditawarkan untuk produk ini diperkirakan US$299. 
MX-7 begitu nama PDA baru berbasis Linux itu. 
Interface yang digunakan PDA ini adalah 
ARM920T dengan kecepatan hingga 200 MHz. 

PDA tersebut akan mendukung Agenda VR3 
seperti halnya Agenda Computing. Tidak hanya itu, 
di PDA ini juga terintegrasi dengan Trolltech 
Otopia, dengan tampilan GUI (Graphical User 
Interface) dan aplikasi PIM (Personal Information 
Manager). 

Berikut spesifikasi yang ada di MX-7, CPU: 
Prosesor Motorola MX 1 200 MHz: layar: LCD 


www.infolinux.web.id 


Nutch (www.nutch.org), situs dengan fasilitas 
mesin pencari yang ada (seperti Google atau 
Yahoo!) mempunyai formula pencarian yang 
tertutup. Akibatnya, pengguna tidak pernah tahu 
. mengapa halaman tertentu berada di 
urutan teratas. Bahkan, beberapa situs 
mesin cari mengurut hasil pencarian- 
nya berdasarkan pembayaran. 
Pendirian Nutch juga disebabkan 
kekhawatiran akan terbentuknya 
monopoli mesin pencari di Internet. "Pencarian di 
Internet adalah kebutuhan azasi, namun jumlah 
mesin pencari semakin menurun," begitu 
keterangan di web Nutch. He 


TFT 3,5 inci, resolusi 320x240 
dengan 65536 warna, touch screen; 
Memory: RAM 64 MB, Flash 32 MB; 
Slot ekspansi: Slot SD/MMC; Antarmuka l/O: 
USB 1.1, RS232, keyboard/mouse PS2: IrDA: 
115kbps: Audio: Jack headphone, speaker 
mono, dan mikrofon: Opsional: Soket 140 pin 
untuk modul CompactFlash, modul kamera, dan 
modul BlueTooth: dan Kernel Linux 2.4.18. 

Dengan dukungan tampilan 7rueColor 
setengah VGA dan prosesor 200 MHz, MX-7 
dapat dengan mulus menjalankan Konqueror. 
Dan banyak pula aplikasi berbasis Otopia Zaurus 
yang bisa dijalankan di produk ini. He 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 





Workshop Migrasi Windows 


ke Linux 


| nfoLINUX bekerja sama dengan KPLI Jakarta, 
Linuxindo, Labkom FEUI, dan LPK NF 
mengadakan workshop dengan tema “Migrasi 
Windows ke Linux”. Workshop tersebut 
dilakukan di beberapa tempat di Jakarta, mulai 
dari Salemba, Slipi, Depok, Bekasi, dan 
Tangerang. Workshop pertama diselenggarakan 
di Laboratorium Komputasi (Labkom) FEUI 
Salemba, Jakarta. Workshop itu diikuti oleh 
tujuh peserta. 

Workshop kedua diselenggarakan di Wisma 
Bisnis Indonesia, Jakarta, tepatnya di Linuxindo. 


Solusi Jaringan dari Alcatel 


A Icatel memperkenalkan solusi 

jaringannya yang terdiri dari Optical Metro 
Network, Broadband Access Network, dan 
Enterprise solutions for e-business melalui 
acara seminar dan //ve demo. 

Solusi dari Optical Metro Network 
menghadirkan TDM Traffic terbaru dan paket 
traffic dalam satu single platform. Paket traffic 
terdiri dari Ethernet, IP, dan ATM. Untuk 
Broadband Access, Alcatel menggunakan 
ADSL kabel tembaga. Pemilihan ADSL 
mengingat aplikasi ADSL memenuhi kebutuhan 
akan akses Internet, akses VPN dan akses 
remote LAN atau teleworking. Hadir sebagai 


Visi Anak Bangsa Award 


K reativitas kalangan anak muda Indonesia 
dan kecenderungan untuk membentuk 
trendsetter di publik mendorong Yayasan 
Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa (YKKVAB) 
mewujudkan keinginan anak muda Indonesia 
dalam Visi Anak Bangsa Award (VAB Award). 
Tim seleksi nominator terdiri dari Garin Nugroho, 
Agus Pambagio, Debra Yatim, dan Yanti Sugarda. 
Dan penilaian diambil atas dasar, produksi, bernilai 
ekonomis, estetika, dan teknologi. 

Dukungan yang diberikan YKKVAB 
diwujudkan dalam subsidi biaya produksi sampai 
Rp150.000.000. Dan tim seleksi memutuskan 
memilih Kelompok Kasat Mata, anak muda yang 











Sekilas Info dari Dunia TI 


Mozilla 1.5 Beta 


Mozilla salah satu browser 
hasil buah tangan komunitas 
open source kembali merilis 
versi terbarunya. Meskipun 
rilis kali ini masih berupa rilis 
beta, tetapi banyak 
perkembangan yang cukup 
siginifikan di rilis ini. Banyak 
perbaikan bug dan 
penambahan fitur dalam rilis 
betanya ini. 

Fitur baru yang bisa Anda 
dapatkan dari Mozilla 1.5 
beta ini di antaranya 
terintegrasi dengan 
spellchecker untuk MailNews 
dan Composer, Mozilla 
MailNews kini bisa 
melakukan pencetakan list 
attachment, ChatZilla, IRC 
Mozilla, kini mengalami 
banyak kemajuan, dan 
banyak lagi lainnya. Satu 
bagian terpenting, kini 
Mozilla dilengkapi dengan 
performa dan stabilitas 
tinggi, dukungan standar, 
dan kompatibilitas berbagai 
macam web. Lalu, apakah 
browser ini mampu menjadi 
browser nomor satu di 
dunia? 


Mandrake 9.2 RC2 


Mandrake 9.2 RC2 merupakan 
release candidates 
pertengahan sebelum rilis 
stabil dikeluarkan. Dan pada 
saat informasi ini didapat, 
Mandrake belum menjelaskan 
di mana pengguna bisa 
mencoba versi setengah 
matangnya Mandrake. Dan 
informasi di situsnya pun 
tidak dilengkapi dengan 
perbaikan bug dan 
penambahan fitur dalam 
Mandrake 9.2 RC2. Buat 
Anda yang ingin tahu lebih 
jauh tentang 
pengembangan Man- 
drake9.2 RC2, Anda bisa 
mengunjungi http:// 
slashdot.org/ 
article.pl?sid-03/08/27/ 
176242&mode-nested&tid— 
126&tid-147&tid-163&tid-187. 


Heriyadi 


Workshop kedua itu diikuti oleh 18 peserta. Dan 
ternyata, peserta workshop kedua yang 
melakukan pendaftaran melebihi kapasitas yang 
tersedia. He 


Istimewa 


pembicara Willy Sabry, Deputy Chief Techno- 
logy Officer PT Alcatel Indonesia dan Dodi Abdul 
Aziz, Fixed Solutions Manager PT Alcatel 
Indonesia. He 


Istimewa 


memiliki keahlian di bidang animasi, sebagai 
pemenang VAB Award 2003. Hadir sebagai 
pembicara, Gangsar Waskito dan Dewi 
Pintokoratri dari studio Kasat Mata. He 


www.infolinux.web.id INoLINUX OKTOBER 2003 13 








Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





I Made Wiryana 





` 
Y 
p NA 


aat ini, dengan mulai ditegakkannya UU HaKl, banyak 

orang mulai panik kebakaran jenggot karena mereka 

sudah terlanjur terbiasa menggunakan aplikasi komersial 
yang selama ini diperoleh dengan cara membajak. Sayangnya, 
banyak orang beranggapan bahwa permasalahan yang 
dihadapinya hanyalah akibat produk Microsoft yang 
digunakannya saja. Hal ini disebabkan karena pihak Microsoft- 
lah yang belakangan ini gencar melakukan sosialisasi masalah 
HAKI. Sebagai dampaknya anggapan ini, banyak lembaga 
pendidikan tinggi beranggapan bahwa dengan membayar dan 
bergabung dengan Microsfot Campus Agreement (MCA) maka 
persoalannya beres. 

Mereka lupa atau sengaja melupakan dengan kenyataan 
bahwa banyak program non-Microsoft yang telah terbiasa 
digunakan selama ini, misal AutoCAD, Photoshop, SPSS, 
Arclnfo, Maplnfo, MathLab, Corel Draw, Delphi for Windows, 
dan sebagainya. Hal ini pernah saya 
pertanyakan kepada rekan dari 
perguruan tinggi yang memilih jalur 
membayar lisensi proprietary untuk 
universitasnya, sayangnya hingga saat 
ini saya tak memperoleh jawaban dari 
mereka. Tawaran harga murah, untuk 
produk Microsoft, bagi lembaga pendidikan belumlah 
memecahkan masalah. Lembaga pendidikan perlu melihat lebih 
luas lagi permasalahan lisensi ini. 

Sayang sekali, bila pihak lembaga pendidikan dan dosen malah 
melanggengkan kesalah-kaprahan ini. Saat ini sudah mulai ada 
kesadaran mahasiswa untuk mulai tidak menggunakan program 
bajakan, dengan cara menghindari penggunaan program komersial 
yang mahal. Sayangnya masih banyak pengajar yang secara tidak 
sadar 'memaksa anak didiknya' menjadi pembajak, dengan 
meminta mereka mengerjakan tugas dengan menggunakan 
program bajakan (misal harap kumpulkan dengan program A, 
padahal jelas-jelas program A ini adalah program komersial yang 
tidak mampu dibayar oleh si mahasiswa). 

Salah satu alasan dari para pengajar atau lembaga pendidikan 
tinggi tentang enggannya menggunakan program alternatif, 
misal RStat (http://www.r-project.org/) untuk statistik, SciLab 
(http://www-rocg.inria.fr/scilab/) untuk pengganti MathLab, atau 


14  INroLINUX OKTOBER 2003 


Lembaga pendidikan perlu 
melihat lebih luas lagi 
permasalahan lisensi ini. 


Terjebak Biaya Lisensi? 
* . Gotong-royong 
, » Jawabannya 


GRASS (http://grass.itc.it/) untuk GIS adalah kurangnya fitur. 
Misal, alasan OpenOffice kurang cepat, Rstat dan SciLab kurang 
fitur ini dan itu, sering dikemukakan. Atau belum umumnya 
program ini sehingga sulit mencari buku untuk mempelajarinya. 
Tentu saja timbul pertanyaan, bila mereka mengetahui adanya 
kekurangan fitur misal kurang cepat, mengapa mereka tidak 
mencoba menginvestasi waktu dan biaya untuk membantu 
pengembangan aplikasi tersebut sehingga bisa sesuai 
kebutuhannya? Jawaban dari pertanyaan itu adalah jawaban 
klasik, yaitu tidak adanya dana untuk membayar tenaga 
pengembang untuk melakukan hal tersebut. Mencari pengembang 
yang suka rela adalah hal yang sulit pada zaman ini di Indonesia. 

Mungkin bagi institusi atau universitas yang memiliki cukup 
dana, mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar lisensi 
tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi bila kita pertimbangkan 
dalam lingkup nasional, bila kita jumlah universitas dan lembaga 
pendidikan, maka dana yang harus 
dikeluarkan untuk membeli perangkat 
lunak ini menjadi tinggi sekali. Apalagi 
program seperti SPSS, MathLab, 
Arclnfo, AutoCAD, PhotoShop tidaklah 
berharga murah, minimal berharga 
ratusan US$. 

Saat ini Microsoft menawarkan harga sangat murah, sekitar 
US$2,5 untuk MS Windows beserta MS Office kepada setiap 
komputer di lingkungan sekolah di Indonesia, baik dari sekolah 
dasar hingga menengah. Bila satu sekolah memiliki sekitar 20 
komputer, dan bila di Indonesia terdapat lebih dari 1000 sekolah 
yang tertarik dengan program ini, maka dana yang akan 
dikeluarkan adalah sekitar 20x1000x US$2,5 atau sekitar 
US$50.000. 

Bagaimana dengan biaya lisensi software lainnya? Maka bisa 
diperkirakan lebih dari US$50.000 akan terbuang untuk membeli 
software, dan ini baru pada tahun pertama. Ketika terjadi upgrade 
software, akan dibutuhkan biaya tambahan lainnya. Belum lagi 
dengan pertimbangan pendekatan platform ini, maka untuk 
aplikasi lainnya akan ada kecenderungan menggunakan aplikasi di 
platform itu yang telah biasa digunakan dan membutuhkan biaya 
lisensi pula. 


Bagian 1 dari 2 Tulisan 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Wawasan Keamanan 
Sistem Komputer 


eamanan sistem dan jaringan komputer (computer and 

network security) mulai menjadi topik pembahasan 

yang diminati banyak orang. Bertahun-tahun saya 
mencoba menyosialisasikan masalah keamanan ini, namun 
umumnya masih belum dipahami benar. Baru tahun terakhir inilah 
orang merasa tertarik. Mungkin hal ini disebabkan oleh makin 
banyaknya orang yang terkena virus, situsnya dijebol, dan terkena 
masalah keamanan lainnya. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi 

masalah keamanan adalah penggabungan aspek orang (people), 


proses, dan teknologi. Kebanyakan orang terpesona dengan aspek 


teknologinya sehingga langsung membeli barang —seperti firewall 
—tanpa memahami aspek orangnya. Vendor pun memanfaatkan 
peluang ini dengan menjual berbagai produknya. Tanpa 
membenahi aspek orang dan proses, maka solusi yang diambil 
tidak efektif. Mari kita coba simak masalah yang terkait dengan 
aspek orang ini. 


Budi Rahardjo 





mudah ditebak juga. Akan tetapi jika password yang digunakan 
terlalu panjang atau sulit diingat, maka pengguna akan cenderung 
menuliskannya di sebuah tempat. Salah satu tempat yang paling 
sering digunakan untuk menuliskan password ini adalah pinggiran 
layar komputer (dengan kertas yang ditempel). Mengejutkan 
bukan? Tapi itulah kenyataannya. 

Berbagi password (password sharring) merupakan pelanggaran 
yang juga sering terjadi. Ketika melakukan audit terhadap sebuah 
perusahan besar, kami meminta seorang admin untuk masuk ke 
sistem. Ternyata dia lupa akan password-nya, dan dia berteriak ke 
kawannya menanyakan password sistem. Tak lama kemudian 
seseorang meneriakkan password yang dimaksud. Padahal di 
ruangan itu banyak pekerja lainnya. Ternyata penggunaan 
password bersama ini sudah lazim dilakukan. Survai di Internet, 
dan ini cocok dengan pengalaman saya, menunjukkan bahwa 
penggunaan password bersama ini sudah sangat merasuk 

sehingga dianggap sebagai hal yang 


Perangkat pengaman komputer Jika Dass word ya ng lumrah! Padahal ini sesuatu yang tidak 


atau jaringan dapat dianalogikan 


boleh dilakukan. 


sebagai tembok atau pagar yang digunakan terlalu pendek, Untuk mengatasi masalah password, 


membatasi rumah dengan jalan raya. 


tidak dapat dilakukan dengan hanya 


H E 
Biarpun ada pagar, kalau pagarnya biasa nya mudah ditebak, memasang perangkat saja (pendekatan 


tidak ditutup dia tidak akan dapat 

menahan tamu yang tak diundang. Meskipun ada pagar, satpam 
pun harus mengawasinya. Penggunaan security tools pun bagai 
pedang bermata dua. Jika digunakan oleh orang yang 
bertanggung jawab, dia dapat digunakan untuk mengamankan 
aset kita. Namun jika digunakan oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab, maka dia dapat digunakan untuk merampok 
dan melakukan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat. 
Pentingnya aspek orang ini diutarakan dalam istilah "the most 
important factor is the man behind the gun", bukan senjatanya itu 
sendiri. 

Akses ke sistem dan data yang sensitif biasanya dilakukan 
dengan menggunakan pasangan user id dan password. 
Pendekatan ini cukup efektif bila faktor orangnya juga 
dipertimbangkan. Jika password yang digunakan terlalu pendek, 
biasanya mudah ditebak. Demikian pula password yang 
menggunakan nama yang umum (seperti nama kita, tempat dan 
tanggal lahir atau hal-hal yang berhubungan dengan kita) akan 


teknologi). Harus ada upaya untuk 

memberikan pencerahan kepada manusianya. Salah satu 
pendekatan yang pernah kami lakukan adalah membuat 
kampanye untuk mengubah pandangan terhadap penggunaan 
password bersama ini. Kampanye tersebut mencoba 
menyamakan password dengan sikat gigi. Apakah Anda suka 
menggunakan sikat gigi orang lain? Hiii... Kebanyakan orang lebih 
memilih untuk tidak sikat gigi daripada pinjam sikat gigi orang lain. 
Selain menjijikan, dia juga dapat menyebarkan penyakit. 

Pemahaman tentang masalah keamanan ini harus diulang- 
ulang dengan menggunakan mantra-mantra seperti halnya 
pendidikan agama. Orang seringkali lupa atau mungkin belum 
tahu. Adanya sosialisasi masalah keamanan yang berulang-ulang 
ini membuat orang menjadi lebih mengerti dan kemudian 
menjadikan pemahaman tentang security sebagai bagian dari 
kultur kita. Nah, kultur yang memahami masalah keamanan inilah 
yang saya ingin tanamkan. Siap mendengarkan saya berkhotbah 
tentang keamanan? ĝ 


www. infolinux.web.id INoLINUX OKTOBER 2003 15 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Michael S. Sunggiardi 


| 
| 


| 
CERN 


OOOO 
OO Ono 


) 


a 
fat 
- Ye 
pr. 

Dat 


F 
L4 
PF 

4 
E 





etelah dihempas kiri dan kanan oleh server kecil-kecil, 

akhirnya Big Blue IBM tetap menjadi raja untuk urusan 

server, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IDC, 
sebuah lembaga riset terkenal di bawah IDG, sampai kwartal kedua 
2003 dengan total penjualan US$3,2 miliar. Di urutan kedua, 
gabungan HP dan Compag bertengger dengan penjualan US$2,9 
miliar. Tempat ketiga diduduki oleh Sun Microsystems dengan 
penjualan US$1,4 miliar, sementara tempat ke empat dipegang 
oleh Dell dengan jumlah US$980 juta. 

Yang menarik dari angka-angka di atas adalah kenyataan bahwa 
sang raja IBM menggunakan prosesor Intel. Sementara Sun 
Microsystems yang menguasai pasaran server sebelumnya, belum 
beralih ke prosesor Intel. Pada tahun sembilan puluhan, Sun 
Microsystems sangat terkenal dan menjadi nomor satu untuk 
jumlah server yang dipakai di jaringan Internet. 

Selain menggunakan Intel, 
IBM juga menggunakan Linux 
sebagai sistem operasi 
dasarnya. Bahkan server 
unggulan IBM yang dikenal 
dengan nama eServer Blade 
Center mampu menjalankan 
sistem clustering yang disebut Beowulf HPTC (High Performance 
Technical Computing). Dengan Linux Cluster yang menggunakan 
prosesor Intel, IBM membuktikan bahwa unjuk kerjanya bisa naik 
lebih dari 4096 dibanding dengan menggunakan prosessor RISC 
pada mesin-mesin terdahulunya. 

eServer BladeCenter terdiri atas rak 7U dengan 28 prosesor Intel 
Xeon dan sudah dipakai di perusahaan-perusahaan besar dengan 
sistem operasi Linux, seperti Volvo, Deutsche Bank, Akamai, Wall 
Street, dan lainnya. 

Perpindahan IBM untuk pemakaian Unix atau Microsoft ke Linux 
merupakan suatu hal yang cukup menarik, karena seperti 
pengalaman yang kita alami beberapa bulan belakangan ini, banyak 
perusahaan yang malah tetap menggunakan Microsoft walaupun 
harus merogoh kocek lebih dalam lagi. 

Menurut analisis IDC, di Asia Pacific pada tahun 2004 nanti, 
server yang menggunakan sistem operasi Linux akan menyusul 
penggunaan sistem Unix, dan menurut prediksi mereka, dari tahun 
2002 sampai 2006 terjadi kenaikan pemakaian server Linux 


16  INFoLINUX OKTOBER 2003 


„Server yang menggunakan sis- 
tem operasi Linux akan menyusul 
penggunaan sistem Unix... 


Linux Rajanya Server 


menjadi 54,7%, sementara Unix hanya 1396 dan Microsoft 
Windows 21,996. 

Selain perusahaan raksasa IBM, perusahaan pembuat server 
lainnya seperti HP/Compaq, SGI dan Dell juga beralih ke sistem 
operasi Linux, karena mereka sudah melihat unjuk kerja yang tidak 
usah diragukan lagi, di samping biaya yang bisa menekan 
investasinya. Selain pemasok hardware, di sisi software, 
penggunaan Linux juga didukung penuh oleh banyak perusahaan, 
seperti Oracle yang menganjurkan semua pemakainya untuk 
menjalankan aplikasinya di Linux. Oracle menyebutnya dengan 
Oracle Makes Linux Unbreakable. 

AMD, pesaing Intel yang paling aktif, juga membuat terobosan 
dengan memperkenalkan AMD Opteron, yaitu khusus dirancang 
untuk sistem multiprosesor 64-bit yang mengikuti standar industri 
perintah-perintah x86. 

Departement of Nuclear 
Engineering and Radiological 
Sciences, Universitas Michigan di 
Amerika menggunakan AMD 
Opteron untuk membuat simulasi 
rumit. Proyek Universitas Michigan 
ini menggunakan 200 buah 
prosesor AMD Opteron, yang menggeser IBM Scalable POWER 
Parallel Systems atau IBM SP. Dari 176 IBM SP yang ada, mereka 
mengganti 112-nya dengan AMD Opteron. Selain menggunakan 
AMD Opteron, mereka juga menggunakan 390 procesor AMD dual 
Athlon dari 1600 sampai 2600MP. 

Seluruh hardware yang canggih itu dijalankan oleh Linux 
Cluster Red Hat 7.2 dan 7.3 dengan bantuan puluhan software 
untuk keperluan penelitian, seperti AMBER —Simulator of 
biomolecule dynamics, BLAST —Basic Local Alignment Search 
Tool, HSPICE— Circuit Simulator, Maya—SGI's flagship graphics/ 
rendering package, OpenDX —IBM's Open Data Explorer, PVM3— 
Parallel Virtual Machine, Octave —A partial MATLAB clone, dan 
lainnya. 

Kesimpulan dari semua yang terjadi dalam kurun waktu lima 
tahun belakangan ini, yaitu adanya perubahan pemakaian server 
dari Unix ke Linux, sementara untuk pemakaian kelas menengah 
ke bawah dan penggunaan desktop, Microsoft masih tetap 
dominan. 


www.infolinux.web.id 


Solusi Kami Buat Anda 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /n/0L/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Bash 

Saya pernah melihat teman saya 
dalam menggunakan shell. Saya harus 
kagum kepadanya karena 
kecekatannya. Bayangkan saja, beliau 
bisa dengan cepat menghapus satu 
perintah panjang dengan cepat. 
Bahkan, beliau dapat menghapusnya 
kata demi kata! Dapat pula menuju ke 
awal dan akhir perintah dengan mudah. 
Apakah saya juga dapat secekatan itu? 
Sebagai informasi, saya tidak pandai 
mengetik. 


T Navigasi cepat pada 


Rina, Jakarta 


Rina, Anda juga dapat melakukan 
hal yang sama dengan mudah. 
Berikut ini adalah caranya: 

Tekan CTRL-U untuk menghapus satu 
baris perintah. Tekan CTRL-W untuk 
menghapus kata demi kata dalam perintah 
tersebut. Tekanlah CTRL-A untuk kembali 
ke awal perintah, dan CTRL-E untuk 
menuju ke akhir perintah. Tidak perlu 
kemampuan mengetik supercepat, kan? 
Selamat mencoba! 


Saya tidak tahu kenapa Linux 

yang dikatakan stabil oleh teman- 
teman saya tidak sestabil yang saya 
bayangkan. Tiba-tiba saja saya merasa 
komputer saya menjadi begitu lambat. 
Terkadang, saya merasa komputer saya 
dapat bekerja cukup cepat. Saya 
menggunakan Pentium 2, memori 64 
MB, dan distribusi Linux Red Hat 8. 

Suroso, Pontianak 


T Linux tidak stabil 


Kami sangat menghargai Anda 

untuk tetap menggunakan Linux 

walaupun terasa kurang stabil. 
Menurut kami, permasalahan utama 
adalah terlalu banyak proses yang sedang 
berjalan. Sementara, memori sistem Anda 
mungkin tidak cukup besar untuk mampu 
mendukung proses-proses tersebut. 
Sayangnya, Anda tidak menyebutkan 


I8  INFoLINUX OKTOBER 2003 


ukuran swap yang digunakan. Apabila 
Anda belum memiliki partisi swap, buatlah 
terlebih dahulu dengan perintah mkswap. 
Dan aktifkanlah partisi tersebut dengan 
perintah swapon. Kurang-kurangi juga 
proses yang berjalan. Untuk diagnosis, 
jalankanlah program top, dan amatilah 
proses mana yang paling banyak 
memakan memori sistem. 


teks .gz 

Saya memiliki cukup banyak file 
teks yang dikompres dengan gzip 
sehingga memiliki nama file berakhiran 
.gz. Saya selalu menggunakan midnight 
commander untuk melihat isi dari file 
tersebut. Adakah cara lain dalam 
membaca isi file teks terkompresi 
tersebut? 


T Menampilkan isi file 


Sunaryo, Lampung 


Anda bisa menggunakan program 

zcat dan dikombinasikan dengan 

less. Berikut ini adalah caranya: 
zcat «file» | less 


teks 


Bagaimanakah caranya agar saya 
dapat mengurutkan isi dari suatu file 
teks baris demi baris? Saya masih 
pemula di Linux. 


T Mengurutkan isi file 


Priskila, Jakarta 


Untuk mengurutkan isi dari suatu file 
teks baris demi baris, Anda dapat 
mempergunakan program sort. 
Berikut ini adalah contohnya: 
cat file | sort » file2 


atau 
cat file | sort -r » file2 


Perintah yang pertama akan mengu- 
rutkan isi dari file secara ascending dan 
menyimpannya ke file2. Perintah yang 
kedua akan mengurutkan secara de- 
scending dan menyimpannya ke file2. 


www.infolinux.web.id 





Cara kerjanya adalah keluaran dari 
program cat akan diambil oleh program 
sort melalui pipe (pipa, dilambangkan 
dengan |). Setelah itu, keluaran dari 
program sort, akan dipaksa masuk ke 
dalam file2. 


debian 

Saya baru saja melakukan 
instalasi Debian dengan CD yang 
datang bersama dengan /nfoLINUX. 
Akan tetapi, saya mendapatkan 
masalah dalam pencarian paket. 
Bagaimanakah caranya agar saya dapat 
mencari paket yang mengandung 
deksripsi 'icq client'? 

Sandra, Surabaya 


T Mencari paket di 


Anda dapat menggunakan program 
apt-cache. Berikanlah perintah 
berikut ini: 

apt-cache search icq client 


Perintah ini akan menampilkan paket- 
paket yang mengandung deskripsi icq 
client. Untuk melihat informasi detail salah 
satu paket yang ditampilkan tersebut, 
berikanlah perintah berikut ini: 
apt-cache show ickle 


Untuk /nterface yang lebih ramah, 
Anda bisa mempergunakan aptitude atau 
synaptic. 


| {Ele Actions Package Filters View Search Settings Help 


$, $S 8$ H 


Update List Upgrade all pist Upgrade 





Pr jceed 
@riters...| All Packages E [| Find Package | 9 
|| 
ja 


S |Package Installed Version | Available Version | Description 
b admin 

b base 

b comm 

b contrib/admin 

b contrib/devel I] 





| V Keep 
ip Install | 
= Remove | 
[ Hold packag: 
Reconfigure | 
Show Pkg wel 





Information | Description | Dependencies | 





(12028 packages listed, 1073 installed, O broken. O to install/upgrade, 0 to remove; OB will be used 


* Synaptic 

















Fio TING 


1 L yi A uic! Dila ind 
| s | j aan? I LA 20RIBU/BULAN 
ud wn | IM Å- 


Indoglobal Web Hosting ya 
Jl. Margonda Raya 340 
n Jd Depok 164 


7 781421 ind b 
Telp. 021-787 4217, 787 4218 
[24 22 ax 021 ea JIo O ql 
zu E-mail: 
bg AS 4 EZ J L 74 1 


3j; 
nt on Vw vilfNUE oc corn 


NDOCOMTECH 2005 
ULL, NALL A-B P 1 A 9i 
I-3 On TUBER Z 































Co services 


TIN Solution 


Aplikasi SMS untuk Anda 


Bank, Hotel, Multilevel-marketing, 
Distributor, Games, Travel, Airlines, 


Bengkel, Pabrik, Club, Property Agent, 
CRM, dll. 


^| Linuxindo 
Wisma Bisnis Indonesia Lt.4, F-415 
Jl. Letjen S.Parman Kav 12 


Jakarta 11480w 
Tel: *62 21 5362390, 6684079; Fax: #62 21 5362295 


www.linuxindo.com 





Solusi IBM Buat Anda 


Rubrik ini hasil kerja sama IBM Indonesia dan Majalah InfoLINUX 





IBM Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM 
B Corporation juga telah melakukan banyak hal 


untuk mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan 
mempermudah pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu 
langkah yang diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 
2003 kami bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam 
menjawab pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux” dengan 
tujuan memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi 
pengguna Linux. Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan 
Linux, di bawah ini ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa 
ditujukan ke direct@id.ibm.com. Informasi lain yang berkaitan dengan 


Linux di IBM dapat Anda lihat di: 
http://www.ibm.com/linux 


http://www.ibm.com/developerworks/linux 


pada X Window 

Saya pernah mendapatkan pesan 
popup di X Window saya. Bagaimanakah 
caranya agar saya dapat menampilkan 
pesan popup di X Window tanpa harus 
melakukan pemrograman tertentu? Saya 
hanyalah pengguna biasa. 


T Menampilkan pesan 


Tentu saja bisa. Anda bisa mem- 
pergunakan program xmessage. 
Berikut ini adalah cara penggunaan 
xmessage: 
xmessage -center -timeout 2 International 
Business Machine 


Perintah tersebut akan menampilkan 
International Business Machine di tengah- 
tengah layar selama dua detik. Anda dapat 
menutupnya secara manual dengan klik 
pada tombol Okay. 


Bagaimanakah caranya agar saya 

dapat mengetahui apakah port 22 
pada suatu host terbuka atau tidak? 
Saya tidak memiliki nmap. Saya 
mendengar bahwa dengan nmap, saya 
bisa mengetahui port-port apa saya yang 
terbuka pada suatu host. 


T Menguji port tertentu 


Anda bisa menggunakan telnet 
dengan port tujuan adalah port yang 
ingin Anda uji tersebut. Berikut ini 
adalah contohnya: 
$ telnet localhost 22 


20 InroLINUX OKTOBER 2003 


Trying 127.0.0.1... 

Connected to thinkpad. 

Escape character is '^]'. 
SSH-2.0-OpenSSH 3.4p1 Debian 
1:3.4p1-1 


Geekcode 
Saya sering melihat beberapa e- 


mail yang memiliki signature 
berupa geekcode. Saya mengerti apa 
yang dimaksud dengan geekcode. Yang 
saya tidak mengerti, bagaimanakah 
cara yang mudah dalam membuat 
geekcode? 


Cara termudah adalah dengan 
menggunakan program geekcode, 
yang dapat diambil di http:// 

geekcode.sourceforge.net. Berikut ini 

adalah interface program geekcode: 

Geek Code Generator v1.7 - Generates your 

geek code 

Copyright (C) 1999 Chris Gushue 

« seymour@lazygenes.net > 

Geek Type Page 1 of 35 

1 GB - Geek of Business 

15 GL - Geek of Literature 

2 GC - Geek of Classics 

16 GMC - Geek of Mass Communications 

3 GCA - Geek of Commercial Arts 

17 GM - Geek of Math 

4 GCM - Geek of Computer Management 

18 GMD - Geek of Medicine 

5 GCS - Geek of Computer Science 


www.infolinux.web.id 








19 GMU - Geek of Music 

6 GCC - Geek of Communications 
20 GPA - Geek of Performing Arts 

1 GE - Geek of Engineering 

21 GP - Geek of Philosophy 

8 GED - Geek of Education 

22 GS - Geek of Science 

9 GFA - Geek of Fine Arts 

23 GSS - Geek of Social Science 

10 GG - Geek of Government 

24 GTW - Geek of Technicial Writing 
11 GH - Geek of Humanities 

25 GO - Geek of Other 

12 GIT - Geek of Information Technology 
26 GU - Geek of Undecided 

13 GJ - Geek of Jurisprudence (Law) 
27 G! - Geek of No Qualifications 

14 GLS - Geek of Library Science 

28 GAT - Geek of All Trades 


Enter your Geek Type code number here (0 
to quit]: 


Mencari manual cd 
Saya sungguh kesal. Katanya 
Linux datang dengan dokumentasi 


T 


yang lengkap. Tapi mana buktinya? Saya 
bahkan tidak dapat menemukan manual 
untuk perintah cd! 


Prianggono, Jakarta 


Perintah cd umumnya adalah 

perintah internal she// seperti bash. 

Anda tidak perlu menjalankan man 
cd untuk melihat manual cd. Cukup berikan 
saja perintah help cd. 


Menggunakan bc 
untuk menghitung 
Saya melakukan pemrograman 
shell. Di shell script yang saya buat, saya 
banyak melakukan perhitungan dan 
menurut saya, sebaiknya saya juga 
melibatkan program bc, yang setahu 
saya cukup pandai dalam menghitung. 
Pertanyaannya, bagaimanakah cara 
mempergunakan bc untuk menghitung 
tanpa masuk ke program bc itu sendiri? 


T 


Anda dapat melakukan piping untuk 
itu. Berikut ini adalah contohnya: 
$ A-'echo 10*10 | bc' 

$ echo $A 

100 





23 


23 


24 


24 


25 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


PENGANTAR 


INDEKS 


Motherboard 
Gigabyte GA7VT600 


Harddisk 
iomega Portable 
Hard Drive 


Zip Drive 
lomega Zip 750MB 


CD-RW 
ION 52X32X52 


Video Card 
MSI FX5600 
VTDR128 


Motherboard 
MSI KT4AV 


Linux Ready 
Prolink Modem 56K 
1456pvc 

MSI Mega PC 

EZ Connect 
SMC3056IM 


Deco 
File Manager 


txt2man 
Alat Bantu 
Pemrograman 


Totem 0.99.2 
Aplikasi Multimedia 


Game 
Mirror Magic 


Game 
Tenmado 








Internet sudah lama 
menjadi partner Linux 


22 


INFoLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Linux dan Internet 


Linux bisa dibilang dibesarkan oleh Internet. Lewat Internet pula produk open source 
itu dikembangkan oleh deve/oper yang ada di seluruh dunia. Lalu, apakah Internet tetap 
akan menjadi media berkumpul para developer open source? 


asanya hal itu bagai api jauh dari 

panggangnya. Selama Linux dikembangkan 

dengan lisensi GPL (GNU General Public 
License), sangat tidak mungkin penggunaan Internet 
menjadi hilang. Sampai saat ini, Internet menjadi 
media yang sangat penting dalam mempromosikan 
produk-produk berbasis open source. Dan tentu tidak 
hanya open source saja yang terbantu dengan 
keberadaan Internet. Produk-produk c/osed source 
pun bisa memanfaatkan Internet sebagai media 
promosi dunia maya. 

Internet tidak bisa dipisahkan dariimodem,-baik itu 
modem internal maupun eksternal. letapi.sayangnya, 
keberadaan modem eksternal- lebih banyak didukung 
oleh Linux. Padahal tren teknologi motherboard 
terakhir, banyak motherboard yang menyertakan 
peripheral komputer dalam-paket- penjualannya 
(onboard), tidak terkecuali modem: 

Bisa dibayangkan, modem internal yang terpisah 
dengan motherboard saja masih sedikit yang 
didukung Linux, apalagi motherboard yang langsung 


Semua yang kami jelaskan itu sudah pernah kami 
lakukan sendiri. Itu kami lakukan mengingat 
InfoLINUX edisi kali ini mengulas dua modem internal 
sekaligus dan keduanya langsung kami beri predikat 
“Linux Ready”. Chipset yang digunakan kedua 
modem yang masuk ke dapur pengujian /nfoLINUX 
itu sama, yaitu Conexant HSFi CX11252-11. 

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa langsung membaca 
ulasannya di halaman 26. Poduk lain yang masuk 
kedalam kategori “Linux Ready” adalah MSI Mega PC. 
MSI Mega PC adalah produk yang masuk dalam 
kategori komputer mini atau barebone. Berbeda 
dengan bentuknya yang mini, fitur yang disediakan 
MSI-Mega PC tidak semini bentuknya. Anda bisa juga 
memanfaatkan MP3 player atau mendengarkan 
lantunan musik dari radio kesayangan Anda. 

Hardware yang sempat kami uji dan ulasannya 
masuk di edisi ini di antaranya dua buah 
motherboard, sebuah harddisk portabel, zip drive, CD 
Writer, dan video card. Gigabyte GA7VT60OO dan 
MSI KT4AV adalah motherboard yang sempat kami 


mengintegrasikan modem ke dalamnya. Kalau sang uji di dapur pengujian /nfoLINUX. Harddisk portabel 


produsen motherboard menggunakan chipset modem 
yang sudah didukung Linux mungkin tidak akan 
pernah ada masalah. Tetapi, jika sang produsen 
menggunakan chipset modem yang belum didukung 
Linux, tentu akan timbul masalah baru. 

Berkenaan dengan modem internal di Linux, 
dukungan Linux biasanya melihat chipset modem 
yang digunakan. Salah satu contoh konkretnya, 
chipset Conexant HSFi CX11252-11. Dalam 
dokumentasi www./inmodem.org, chipset tersebut 
sudah didukung Linux sepenuhnya. Tetapi bila Anda 
tertarik menggunakan driver tersebut, saran kami 
jangan mencari driver bersangkutan di alamat web 
itu. Sebab, Anda mungkin akan sedikit dibuat pusing 
karenanya. 

Solusi dari masalah itu, Anda bisa menggunakan 
jasa Google (www.google.com). Mesin pencari 
nomor satu di dunia itu, menurut kami, lebih bisa 
membantu banyak. Anda cukup menuliskan chipset 
yang digunakan modem internal Anda plus 
penambahan kata Linux di belakangnya. Dalam dua 
atau tiga klik, Anda bisa langsung mendapat 
keterangan di mana Anda bisa mendapatkan driver 
bersangkutan. 


www.infolinux.web.id 


yang kami ulas kali ini telah mendapat predikat 
“Linux Ready” sebelumnya dan edisi kali ini kami 
paparkan ulasan lengkapnya. 

Zip drive iomega dan ION CD-RW adalah produk 
berikutnya yang kami ulas. Keduanya dapat Anda 
fungsikan sebagai media penyimpanan yang cukup 
handal. Terakhir, Kartu grafis dengan mesin nVIDIA 
GeForce FX5600 yang sukses dikenali dan berjalan di 
Linux. Kami pun dengan nyaman bermain Ouake 3 
Arena menggunakan video card ini. 

Khusus ulasan software, kami mengulaskan 
sebuah file manager, alat bantu pemrograman, dan 
aplikasi multimedia. File manager yang kami ulas 
bernama Deco, sedangkan alat bantu pemrograman 
yang diulas txt2man. Terakhir, aplikasi multimedia 
yang diuji InfoLINUX Totem 0.99.2. 

Untuk menghilangkan kejenuhan, kami tidak lupa 
mengulaskan game-game yang layak Anda 
pertimbangkan. Game-game itu adalah Mirror Magic 
dan Tenmado. Dari ulasan hardware, software, dan 
game yang kami sajikan kali ini, mudah-mudahan 
keingintahuan Anda akan hardware, software, dan 
game di Linux terobati. 

Heriyadi (heriyadi@infolinux. co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Gigabyte 
GA7VT600 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$102 

Kontak: Nusantara Eradata, Jakarta. 
(021) 601-8218 

Situs web: www.giga-byte.com 





IVI ungkin Anda sudah mencoba atau 
menggunakan motherboard dengan 
chipset KT400. Itu artinya, kinerja dari 
motherboard yang menggunakan chipset 
tersebut sudah Anda ketahui. Kali ini, 
motherboard yang masuk ke lab InfoLINUX 
menggunakan chipset VIA KT600, yaitu 
Gigabyte GA7VT600. 

GA7VT600 menggunakan socket A. 
Artinya, prosesor yang digunakannya adalah 
prosesor keluaran AMD, Duron, Athlon, dan 
Athlon XP. Jenis memory yang didukung 
GA7/VT600, yaitu DDRAOO(PC3200)/ 


lomeg d 


Portable Hard Drive 


HARDDISK 

Kisaran harga: US$150 

Kontak: PT Mega Komputindo Lestari, 
Jakarta. (021) 350-1188 

Situs web: www.iomega.com 


S erangan virus sangat mungkin 
menghapus data Anda. Apalagi data 


tersebut berada ditempat bersemayamnya 
sistem operasi. Begitu si sistem terinfeksi 
virus, maka virus pun biasanya akan 
menginfeksi data lain yang ada di dalam 
sistem. 

Untuk menghindari hal itu, Anda bisa 
mencoba memisahkan data dengan 
sistem yang tengah berjalan. Artinya, 
sistem dan data berada di tempat 
terpisah. Masalahnya, apakah kapasitas 
harddisk Anda memungkinkan itu. Salah 
satu alternatifnya, Anda bisa 
menggunakan iomega Portable Hard 
Drive. 





2 Chipset terbaru VIA pun didukung Linux 
dengan baik 


DDR333 (PC2700)/DDR266 (PC2100). Dan 
maksimal penggunaan memory di 
motherboard ini sampai 3 GB. 

Untuk peripheral onboard, Anda bisa 
mendapatkan kartu jaringan, sound card, 
dan dua port USB. Motherboard dengan 
dimensi 30,5x24,4 cm, dilengkapi juga 
dengan dua buah konektor IDE. Konektor itu 
mendukung ATA133/100/66. GA7VT600 
juga mendukung penggunaan AGP 8X. 


Pengujian 
Motherboard yang menggunakan chipset VIA 





2 Anda bisa menggunakan harddisk tetap 
dengan harddisk portabel ini 


iomega Portable Hard Drive merupakan 
harddisk portabel yang bisa Anda gunakan 
untuk menyimpan data. Dengan interface 
USB, memungkinkan Anda untuk 
menancapkan produk ini sesuka hati Anda. 
Singkatnya, apabila menurut Anda belum 
membutuhkan harddisk portabel itu, 
matikan saja, begitu juga sebaliknya. 


Pengujian 

Red Hat Linux 9 dan Mandrake Linux 9.1 
merupakan distro yang kami gunakan untuk 
melihat kinerja produk ini. Setelah catudaya 
beserta kabel USB ditancapkan, Anda mesti 
melakukan proses pemetaan (mounting) 
terlebih dahulu. Jika itu semua telah Anda 


www.infolinux.web.id 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 





KT600 ini di atasnya kami jalankan Mandrake 
Linux 9.1. Pengujian GA7VT600 ini kami 
lengkapi dengan prosesor AMD XP2400 +, 
video card, dan harddisk. Proses instalasi 
berjalan dengan mulus, Mandrake mampu 
mengenali semua peripheral yang onboard 
maupun yang tertancap di motherboard ini. 
Mulusnya proses instalasi memuluskan 
pengujian kami untuk multimedia dan 
konektivitas jaringan. Nilai BogoMIPS untuk 
motherboard ini 4010,80 BogoMIPS. Hasil 
itu lebih baik dibandingkan dengan 
motherboard yang menggunakan chipset 
KT400. Yang membuat kami bingung justru 
hasil nbench dari chipset KT600. Untuk 
numeric sort dan string sort GA/VT600, 


978,76 iterasi/detik i 


dan 131,49 iterasi/ 


detik. Hasil itu Instalasi 4/5 
ternyata masih di Fitur 3/5 
bawah hasil nbench Harga 3/5 

Performa 3/5 


motherboard dengan 
chipset KT400. 
Heriyadi 
(henyadi@infolinux.co.id) 


:LINUX Rating 
SSE// 315 


lakukan, Anda sudah bisa menggunakan 
iomega Portable Hard Drive. Sebagai 
catatan, produk ini dikenal Linux sebagai 
produk ber-interface SCSI. Jadi, lakukan 
pemetaan dengan perintah: 

mount /dev/sda /mnt/sda 


Lalu apa saja yang bisa Anda lakukan 
dengan iomega Portable Hard Drive? Apa 
yang yang biasa Anda lakukan dengan 
harddisk tetap bisa Anda lakukan di 
harddisk portabel ini. Produk ini juga kami 
uji dengan cara melakukan instalasi Linux 
ke dalamnya. Setelah kami melakukan 
setting BIOS, kami pun bisa langsung 
melakukan instalasi Linux di harddisk 
portabel ini. Proses instalasi berjalan lancar, 
sampai akhirnya sistem reboot, dan kami 
sukses masuk ke wilayah X Window. Jadi, 


bisa dibilang tidak — 


ada bedanya 


harddisk tetap S 5/5 
dengan harddisk Fitur 2/5 
portabel. Perbeda- Harga 3/5 

Performa 3/5 


annya, hanya mudah 
penggunaan saja. 
Heriyadi 
(henyadi@infolinux.co.id) 


:LINUX Rating 
ESSE// 315 


InoLINUX OKTOBER 2003 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 





lomeg d 


Zip "]50MB 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








ZIP DRIVE 

Kisaran harga: US$150 

Kontak: PT Mega Komputindo Lestari, 
Jakarta. (021) 350-1188 

Situs web: www.iomega.com 


K embali kami mendapatkan pinjaman 
produk yang ber-/nterface USB. Kali ini 
produk yang ber-interface USB adalah Zip 
drive. Begitu mendengar nama Zip drive, 
mungkin pikiran Anda pasti akan tertuju ke 
iomega, karena bisa dibilang iomega adalah 
perusahaan pertama yang mengeluarkan 
produk jenis ini. 

iomega Corporation menyebutnya 
sebagai lomega Zip /50MB. Meskipun 
namanya Zip /50MB, untuk pengujian kami 
hanya dipinjamkan Zip drive dengan 
kapasitas 250 MB saja. Untuk kapasitas 


ION 
52X32X52 





CD-RW 

Kisaran harga: US$52 
Kontak: Pt. Metrodata e-Bisnis, 
Jakarta. (021) 521-0022 

Situs web: www.ion.bz 


R anyak media yang bisa Anda gunakan 
untuk menyimpan back-up data. Salah 
satu media yang cukup murah yang bisa 
digunakan sebagai media penyimpanan 
data adalah CD-RW. Apalagi harga sebuah 
drive CD-RW dan disc-nya kini bisa didapat 
dengan harga lebih murah. 

ION 52X32X52 merupakan drive yang 
bisa Anda jadikan alternatif media 
penyimpan back-up data Anda. Interface 
yang digunakan ION 52X32X52 adalah E- 
IDE/ATAPI. Sementara kapasitas CD 
maksimal yang didukungnya, yaitu 700 
MB. Drive ini juga memiliki fitur yang 
mampu melindungi kegagalan penulisan, 
walaupun kapasitas memory buffer-nya 


24 InroLINUX OKTOBER 2003 





2 Produk ini bisa Anda gunakan sebagai media 
penyimpanan data 


Zip, iomega Corporation hanya 
menyediakan tiga pilihan 100, 250, dan 
750 MB. Tidak hanya itu, mereka juga 
menyediakan tiga pilihan interface: USB, 
FireWire, dan ATAPI. 

Produk demo yang kami dapatkan ber- 
interface USB, sehingga memudahkan kami 
dalam menggunakannya. Paket penjualan 
produk ini juga menyertakan aplikasi untuk 
back-up data, yaitu lomega Automatic 
Backup Software. Sayangnya, kami tidak 
bisa melihat kinerja aplikasi tersebut karena 
berbasis Windows. 





* Mandrake tidak mengenali siapa pembuat 
CD-RW ini 


hanya 2 MB saja. 

ION 52X32X52 memiliki dimensi 
148,6x41,8x193,3 mm dengan berat 1 kg. 
Dan drive ini bisa Anda gunakan atau 
letakan dalam keadaan horizontal maupun 
vertikal. Dari tipenya, Anda bisa 
mengetahui kecepatan yang didukung drive 
ini. Kecepatan untuk penulisan data 52x, 
penulisan kembali 32x, dan pembacaan 
data 52x. Dan hampir semua format CD 
didukung drive ini. 


Pengujian 

Kami menjalankan CD-RW ini di atas 
Mandrake Linux 9.1 dan Red Hat 9. Kedua 
distro itu mengenali drive ini sebagai CD- 


www.infolinux.web.id 


Pengujian 

Kami menjalankan iomega Zip /50MB di 
atas Red Hat 9. Untuk melihat apakah 
produk itu dikenali Red Hat atau tidak, kami 
langsung menjalankan Hardware Browser. 
Dari window itu kami mengetahui bahwa 
ada sebuah peripheral penyimpan data baru 
yang dikenali sebagai produk yang ber- 
interface SCSI (/dev/sda). 

Red Hat jelas-jelas menyebutnya sebagai 
produk iomega Zip /50 dengan jenis file 
sistem FAT16. Artinya, kini Anda sudah 
bisa menggunakan lomega Zip /50MB 
sebagai media penyimpanan. Sebagai 
catatan, sebelum menggunakan produk ini 
di Linux Anda bisa terlebih dahulu 


melakukan proses zi 


pemformatan sistem 


file Zip. Jadi, kalau Instalasi 4/5 
produk ini tetap akan Fitur 2/5 
Anda gunakan di Harga 3/5 
Linux, format saja file Performa 3/5 
sistemnya. 

Heriyadi :LINUX Rating 


(heryadi@infolinux.co.id) ^ ^^ 3/5 


RW IDE5232. Dan keduanya sama sekali 
tidak mengenali pembuat drive-nya. 
Walaupun demikian, kami tetap bisa 
menggunakan drive ini untuk pembacaan 
dan penulisan data. 

Untuk melihat kinerja ION 52x32X52, 
kami menjalankan X-CD-Roast yang 
terintegrasi dengan Mandrake. Seperti 
halnya Mandrake dan Red Hat, X-CD-Roast 
juga mengenali drive ini sebagai CD-RW 
IDE5232. Waktu yang dibutuhkan drive ini 
untuk penyalinan data dari CD ke CD, 5 
menit 24 detik. 

Tidak banyak yang akan Anda dapatkan 
dari paket penjualan drive ini. Sang produsen 
hanya memberikan sebuah drive CD-RW 
dan aplikasi pembakar CD, nero. Dan harga 
yang ditawarkan drive ini cukup kompetitif. 
Dijual dengan paket yang minim dan harga 


kompetitif dengan — 


harapan bisa 


mencakup pasar yang Instalasi 4/5 
lebih besar. Bahkan Fitur 2/5 
ada yang menjual Harga 3/5 
CD-RW tanpa Performa 3/5 
pembungkus..& 

Heriyadi :LINUX Rating 


(henyadi@infolinux.co.id) MAAU 3/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





MSI 


FX5600 VTDR128 








VIDEO CARD 

Kisaran harga: US$225 
Kontak: PT. Alfa Artha Andaya, 
Jakarta. (021) 612-4366 

Situs web: www.msi.com.tw 


S ampai tulisan ini dibuat, GeForce FX 
merupakan chipset keluaran terakhir 
nVIDIA. Chipset itupun segera diadopsi 
produsen video card yang ada. /nfoLINUX 
sudah beberapa kali melakukan pengujian 
video card GeForce FX. Kini, video card 
ber-chipset-kan GeForce FX, yaitu MSI 
FX5600 VTDR128. 

Fitur-fitur yang bisa Anda dapatkan dari 
chipset GeForce FX5600 di antaranya 
bermesinkan CineFX, mesin rendering 3D 
dengan performa dan presisi tinggi, 
terintegrasi dengan teknologi /ntellisample, 


MSI 
KT4AV 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$88 
Kontak: PT. Alfa Artha Andaya, 
Jakarta. (021) 612-4366 

Situs web: www.msi.com.tw 





V IA Technologies, Inc merupakan 
perusahaan yang banyak 
memproduksi chipset. Salah satu chipset 
hasil godokkannya banyak digunakan oleh 
para produsen motherboard yang ada di 
dunia. Tidak terkecuali VIA KT4OO. Chipset 
itu juga digunakan Micro-Star Int'l Co., Ltd 
sebagai pendukung salah satu 
motherboard-nya, yaitu MSI KT4AV. 

MSI KT4AV mendukung penggunaan 
DDR200/266/333/400. Titik maksimal 
penggunaan memory di motherboard ini 
adalah 3 GB. Tidak hanya itu, chipset 
KT400 juga mendukung penggunaan AGP 
8X. Sementara itu, southbridge 
motherboard ini menggunakan VIA 8235 





2 Banyak fitur bisa Anda nikmati dalam 
chipset GeForce FX5600 


dan masih banyak lainnya. Mesin CineFX 
akan membuat kualitas efek cinema yang 
kompleks tampak lebih baik. Dan teknologi 
Intellisample akan membuat gambar 
tampak lebih lembut dan realistik. 

MSI FX5600 VTDR128 menggunakan 
memory DDR 128 MB dan dilengkapi dengan 
dua RAMDAC (Random Acces Memory 
Digital Analog Converter). Video card ini juga 
mendukung penggunaan AGP 8X. 


Pengujian 


Video card ini kami jalankan menggunakan 





2 Bagi maniak AMD, motherboard ini bisa 
menjadi sebuah pilihan 


yang mendukung dua channel Ultra DMA 
33/66/100/133, pengontrolan USB 2.0 
yang terintegrasi, ACPI & PC2001 power 
management, dan terintegrasi dengan 
AC'97 audio. 

Karena MSI KT4AV menggunakan 
socket A, maka ia mendukung penggunaan 
prosesor AMD. Dukungan MSI KT4AV 
untuk penggunaan prosesor sampai Athlon 
XP 3000 +. 


Pengujian 

Seperti motherboard-motherboard lain yang 
mendukung penggunaan prosesor AMD, 
kami menggunakan AMD XP 2400 + 
sebagai pelengkap pengujian. Karena MSI 


www.infolinux.web.id 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 





Mandrake Linux 9.1 dan Red Hat 9. 
Karena pendeteksian hardware sengaja 
kami hidupkan, maka secara otomatis 
Mandrake dan Red Hat menanyakan apa 
yang akan kami lakukan dengan video 
card baru ini. 

Mandrake Control Center mendeteksi 
vendor video card ini sebagai nVIDIA dan 
menggunakan module nVIDIA GeForce4 
(Generic) sebagai driver-nya. Dan hasil itu 
ternyata sama dengan hasil pendeteksian 
video card di Red Hat. 

Karena hasil pendeteksian Mandrake 
tidak sesuai dengan video card yang kami 
gunakan, kami melakukan pun konfigurasi 
ulang. Untuk mudahnya kami langsung 


mengklik Run config - 


tool di Mandrake 


Control Center dan Instalasi 4/5 
mengganti konfigurasi Fitur 3/5 
driver video card Harga 3/5 
menjadi GeForce FX Performa 3/5 
(Generic). 

Heriyadi :LIINIUX Rating 


(heryadi@infolinux.co.id) ^^^ 3/5 


KT4AV tidak dilengkapi dengan video card 
dan kartu jaringan onboard, kami terpaksa 
menggunakan video card dan kartu jaringan 
yang tersedia (offboard) di laboratorium 
InfoLINUX. Itu semua dilakukan untuk 
memastikan semua hal yang berkaitan 
dengan motherboard bisa mulus berjalan. 
Kami menggunakan Mandrake Linux 9.1 
untuk melihat kinerja motherboard ini. 
Proses instalasi sukses dan kami bisa 
masuk ke wilayah X Window-nya KDE. 
Konektivitas ke jaringan dan pengujian 
aplikasi multimedia dapat berjalan baik. 
Kami juga melihat nilai BogoMIPS 
motherboard ini. Nilai BogoMIPS KT4AV 
adalah 3984, 58 BogoMIPS. Sedangkan 
nilai numeric sort dan string sort dari 
aplikasi nbench, 981,39 iterasi/detik dan 
131 iterasi/detik. Sebagai informasi, nilai 


numeric sort - 
Pengujian 


motherboard ini 


lebih baik Instalasi 4/5 
dibandingkan nilai Fitur 3/5 
numeric sort-nya Harga 3/5 

Performa 3/5 


motherboard ber- 
chipset KT600. 
Heriyadi 
(henyadi@infolinux.co.id) 


:LINUX Rating 
ESSE// 315 


INFoLINUX OKTOBER 2003 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 





Prolink 


Modem 56K 1456pvc 


Kisaran harga: US$11 
Kontak: Prolink Indonesia, Jakarta. 
(021) 628-3205 





2 Fitur V.92 bisa Anda dapatkan di modem 
internal ini 


P erkembangan media penghubung ke 
Internet, dalam hal ini modem, cukup 
cepat berjalan. /nternational Telecommunr- 
cations Union (ITU) sebagai lembaga 
internasional telekomunikasi telah 
mengeluarkan standar baru, yaitu V.92. 
Dan standardisasi itu pun langsung diadopsi 
oleh perusahaan pembuat modem. Salah 
satu perusahaan yang 
mengimplementasikan standardisasi V.92 
adalah Fida International (S) Pte Ltd, 
produsen Prolink. 

Prolink 1456pvc begitu jenis modem 
yang telah mengadopsi standardisasi V.92. 
Modem internal ini juga didukung Linux, 
Hanya saja, Anda harus sedikit bersusah- 
susah mencari driver-nya di Internet. Sebab, 
sang produsen modem tidak melengkapi 
produknya itu dengan driver Linux. 

Driver bisa Anda dapatkan di http:// 
www.linuxant. com/drivers/hst/ 
downloads.html. Sebagai catatan, di alamat 
itu Anda bisa mendapatkan driver untuk 
tiga distribusi Linux, yaitu Mandrake, Red 
Hat, dan SuSE. Setelah konfigurasi kami 
lakukan, Prolink 1456pvc pun lancar 
berjalan di Mandrake.AHe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





MSI 
Mega PC 


Kisaran harga: US$325 
Kontak: PT. Alfa Artha Andaya, 
Jakarta. (021) 612-4366 





2 Tidak hanya CPU yang dijanjikan MSI Mega 
PC 


K omputer mini atau sering disebut 
barebone, kini banyak dijumpai di 
toko-toko komputer. Dan masing-masing 
produsen barebone berlomba melengkapi 
produknya dengan peripheral komputer 
atau elektronik lainnya. Salah satu contoh 
konkretnya, MSI Mega (MSI Entertainment 
Gaming Appliance) PC. 

Selain berfungsi sebagai sebuah 
komputer, Mega PC bisa juga bisa Anda 
fungsikan sebagai sebuah radio atau 
player MP3. Jika beruntung, Anda akan 
mendapatkan TV Tuner yang diberikan 
secara opsional. 

Berbeda dengan CPU-CPU yang ada 
dipasaran (normal), khusus untuk paket 
penjualan barebone, tidak lengkap. 
Artinya, Anda masih harus menambahkan 
peripheral komputer lain seperti, prosesor, 
harddisk, dan memory. Tetapi, untuk 
peripheral lainnya sudah lengkap tersedia 
di komputer mini ini. Mega PC kami uji 
menjalankan Mandrake Linux 9.1. Dan 
Mandrake sukses mengenali peripheral 
yang ada di Mega PC. Main komputer dan 
dengar radio bisa Anda lakukan dengan 
komputer mini ini .AHe 


EZ Connect 
SMC3056IM 


Kisaran harga: US$10 
Kontak: Masscom Nextara Persada, 
Jakarta. (021) 612-0862 


Å 
Ka) 
eo. 
S. ^ j 
3 Yi 


eme seat I 













2 EZ Connect SMC3056IM pun lolos dari 
dapur pengujian /nfoLINUX 


S alah satu produk dari network 
accessories SMC adalah modem 
internal. Modem internal yang sempat 
masuk dapur pengujian /nfoLINUX adalah 
EZ Connect SMC3056IM. SMC3056IM 
menggunakan chipset Conexant HSFi 
CX11252-11. Dan syukurnya, chipset 
tersebut sudah didukung Linux, terutama 
Mandrake, Red Hat, dan SuSE. 

SMC3056IM juga mendukung teknologi 
V.92. Di mana dengan teknologi itu, 
banyak kelebihan yang bisa Anda dapatkan 
dari penggunaan modem internal. Salah 
satu kelebihan yang menonjol dari V.92 
adalah mampu menerima telepon masuk 
sementara koneksi Internet yang ada di 
hold. 

Mandrake Linux 9.1 kami pilih sebagai 
distro Linux untuk melihat kinerja 
SMC3056IM. Kami pun melakukan 
download driver Conexant di http:// 
www.linuxant.comy/drivers/hsf/ 
downloads.html. Paket yang disediakan di 
web tersebut berbentuk rpm. Artinya, Anda 
tidak perlu repot-repot melakukan proses 
kompilasi, dengan sekali klik paket akan 
langsung terinstalasi .AHe 





PENGUJIAN:LINUX 
Mandrake Linux 91 : v 


Prosedur Pengujian Linux Ready 





PENGUJIAN:LINUX 
Mandrake Linux 9.1 : v 





PENGUJIAN:LINUX 
Mandrake Linux 9.1 : v 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label "Linux Ready", khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 


semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.1, dan Red Hat 9. —Red. 





26 InroLINUX OKTOBER 2003 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Deco 


FILE MANAGER 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Serge Vakulenko dan 
Kurakin Roman 

Situs web: http://deco.sourceforge.net 


ampir semua pengguna DOS 

akan sangat berterima kasih 

dengan hadirnya program Norton 
Commander. Pengguna DOS yang 
berpindah ke Linux, atau bahkan 
pengguna Linux asli sekalipun sangat 
berterima kasih dengan hadirnya 
Midnight Commander, klon dari Norton 
Commander. Sebenarnya, selain MC, kita 
juga mengenal program Demos Com- 
mander, yang disingkat Deco. Program 
yang satu ini relatif lebih ringan 
dibandingkan dengan MC, dan 
karenanya dapat dimasukkan ke dalam 
distro satu disket. 

Selain ringan, Deco juga memiliki 
antar muka yang cukup mirip dengan NC 
ataupun MC. Begitu dijalankan, Deco 
akan menampilkan antar muka teks dalam 
dua panel kiri dan kanan, persis seperti 
MC. Sayangnya, deco hadir dalam 
kombinasi warna default hitam, kuning, 
dan cyan yang kurang enak untuk 
dipandang mata. 

Secara default, deco akan menampil- 
kan file dalam dua kolom untuk masing- 
masing panel. Hal ini menjadikan deco 
cukup banyak menampilkan file. Peng- 
guna tidak perlu sering-sering melakukan 
scroll. Perpindahan antar kolompun dapat 
dengan mudah dilakukan. Fitur yang 
satu ini pantas diberikan acungan jempol. 
Hebat ! Namun, Anda menjadi tidak 
dapat mencari suatu file dengan menekan 
kombinasi tombol CTRL-S. Pencarian file 
deco mengharuskan Anda untuk mema- 
sukkan nama file pada suatu input box. 

Untuk memilih file, sesuai tradisi, 
Anda masih bisa mempergunakan 
tombol insert. Nama file yang dipilih akan 


.9nome-errors 
.mailcap 
.nysgl. history 
.Siegerc 
.Sversionrc 


changelog, Deb” 


.ddd 
.freecraft 


9none 
.9none, private .xsession-err^ 
.Qtksee .zope-externa"^ 
.icewn user A a 
.java .mime „types 
.kde geekcode ,sig 
links plugin131 02b" 
«lyx 

nc 

.mirrormagic 

mozilla 


.mplayer 
.netscape 
.netscape6 
„openoffice 


.opera 
.prozilla 
t 


fa 
/ e 
“ENG 
/ * 
e 4 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

"4 
e 
/ 
£ 
/ 

/ 

/ P" 
/ 

/ 

7d 

/ 

f 

/ 

/ . 
/ oS 
"AT 
^en 


.ymessenger 
.zsnes 
.9imp-1 22 


emp 
,ICEauthority 
.Kauthority 
alias 
.aumixrc 
.bash history 
.bash logout 
.bash. profile 
.bashrc 


i BH m PS 3a Ti 
..c. * 


.bumprace 
.castle-combat 
.conguestrc 
.cshrc 





.fuzzrc 






MIR ruxr-xr-x 
610 bytes in 2 files 


ruxr-xr-7x 


.. <DIR> 
39,710 bytes in 27 files 





/usr/share/doc/deco > 
NE MM um zm SIN XE KI (DID ITN a 
2 deco 


dicetak lebih tebal. Anda juga dapat 
memilih file dengan kriteria tertentu. 
Caranya pun sama persis dengan MC, 
yaitu dengan menekan tombol +. 
Sayangnya, deco cukup aneh dalam 
menampilkan isi dari suatu direktori 
karena direktori aktif ( . ) juga ikut 
ditampilkan. Hal ini akan terasa cukup 
menyulitkan ketika Anda buru-buru ingin 
kembali ke direktori orang tua. Bisa-bisa, 
Anda memilih direktori aktif dan 
bukannya direktori orang tua. 
Bagaimana dengan shortcut-shortcut 
umum seperti F3 untuk view dan F4 
untuk edit ? Untuk shortcutnya saja, 
deco sama persis seperti teman- 
temannya. Sayangnya, kemampuan deco 
dalam menampilkan isi dari suatu file 
sangatlah kurang. Tidak seperti MC yang 
akan menampilkan isi file sesuai dengan 
tipe filenya, deco akan menampilkan isi 
dari suatu file tanpa memperhatikan tipe 
file itu. Dengan demikian, deco akan 
menampilkan isi dari suatu file .gz 
dengan apa adanya, dan bukannya 
melakukan dekompresi terlebih dahulu. 
Untuk penampilan isi dari file teks, deco 
dapat diandalkan. Program ini juga 
memberikan fasilitas untuk searching isi 
suatu file ketika ditampilkan. Penekanan 
F4 tidak bekerja dengan baik, dan 
pengeditan file pun tidak dapat dilakukan 
tanpa melakukan konfigurasi tambahan. 


www.infolinux.web.id 





Hasil Tes dan Ulasan Software 


Penggunaan F2 untuk menu tidak 
bekerja dengan baik. Sementara pengo- 
pian dan pemindahan file dapat dilakukan 
dengan baik dengan menekan tombol F5 
dan F6, sesuai tradisi. Begitupun dengan 
pembuatan direktori dan penghapusan 
file. Tombol F9 digunakan untuk 
mengakses menu, dan tombol F10 
digunakan untuk keluar dari Deco. 

Memang hampir tidak fasilitas baru 
pada deco yang dapat menyaingi 
kepiawaian NC ataupun MC. Akan tetapi, 
menariknya, deco selalu mencoba untuk 
mengejar walaupun terkadang fungsi 
yang datang bersamanya jauh lebih 
sederhana. Sebagai contoh adalah pada 
penampilan informasi untuk suatu file 
atau direktori. Informasi yang ditampilkan 
oleh deco jauh lebih sedikit dibandingkan 
MC. Akan tetapi, deco berusaha untuk 
tetap menampilkannya. 

Dari sisi pemrograman, penggunaan 
ncurses untuk membuat antar muka 
bukanlah pekerjaan mudah. Dan antar 
muka deco cukup layak untuk 
dibanggakan. Begitu pula dengan fungsi- 
fungsi untuk bekerja dengan file sistem. 
Deco bukanlah program main-main. Deco 
serius. Bagi Anda yang ingin 
memasukkan file manager yang canggih 
dalam distro satu disket Anda, Deco 
mungkin perlu dipertimbangkan. 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InoLINUX OKTOBER 2003 27 





Hasil Tes dan Ulasan Software 


txt2man 


ALAT BANTU PEMROGRAMAN 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Marc Vertes 

Situs web: http://mvertes.free.fr/ 
download/ 


nda baru saja membuat sebuah 

shell script sederhana dan 

bermaksud untuk menulis 
manualnya. Akan tetapi, ketika 
membaca-baca dokumentasi untuk 
membuat manual, Anda cukup terkejut 
karena rupanya membuat manual 
memerlukan usaha tersendiri. Ya, Anda 
tidak sendiri. Banyak developer ingin 
menulis manual dengan cara yang 
semudah mungkin, namun pembuatan 
manual cukup merepotkan. Tugas 
pembuatan menjadi susah untuk 
didelegasikan karena pembuatan manual 
memerlukan keahlian tersendiri. 
Akhirnya manual pun perlahan-lahan 
menjadi terlupakan. Bagi yang tidak 
ingin repot-repot, memodifikasi manual 
yang ada mungkin bisa menjadi salah 
satu solusi. Bukan solusi yang baik 
tentunya. 

Untunglah ada txt2man. Sesuai 
dengan namanya, kita dapat 
mempergunakan program ini untuk 
mengubah file teks biasa menjadi sebuah 
manual. Benar-benar mudah. Anda 
hanya perlu menyediakan sebuah file 
teks. Program hebat ini adalah sebuah 
shell script yang banyak mempergunakan 
AWK. Bahkan boleh dikatakan, program 
ini sepenuhnya program AWK. 

Baiklah. Kita mungkin akan bertanya- 
tanya bagaimana program ini dapat 
mengerti seksi-seksi pada suatu manual 
seperti NAME, SYNOPSIS, DESCRIP- 
TION dan lain sebagainya. Apakah perlu 
ditambahkan kode-kode markup seperti 
pada HTML ? Tidak. Cukup tuliskan saja 
seksi-seksi tersebut apa adanya, dan 
txt2man akan mengerti bahwa kita akan 


28 InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





“ XI] 


txt2man( January 30, 2003) 


NAHE 
txt2man - convert flat ASCII text to man page format 


SYNOPSIS 
txt2man [-hpTX] [-t mutitle] [-P pnane) [-r rel] [-s sect] 
[-v vol] [-I txt] [-B txt] [ifile] 


DESCRIPTION 


= x 
txt2man( January 30, 2003) 


txt2man converts the input text into nroff/troff standard man(7) macros used to format Unix manual pages. Nice pages can be generated specially 
for commands (section 1 or 8) or for C functions reference (sections 2, 3), with the ability to recognize and format command and function names, 


flags, types and arguments, 


is also able to recognize and format sections, paragraphs, lists (standard, numbered, description, nested), cross references and literal 


display blocks. 


If input file ifile is omitted, standard input is used, Result is displayed on standard output, 





Here is how text patterns are recognized and processed; 


Sections 


These headers are defined by a line in upper case, starting column 1, If there is one or more leading spaces, a sub-section vill be gener- 


ated instead, 


Par: 
They must be separated by a blank line, and left aligned, 


Tag list 


The item definition is separated from the item description by at least 2 blank spaces, even before a new line, if definition is too long. 


Definition vill be emphasized bu default, 
Bullet list 


Bullet list items are defined by the first word being "-" or "*" or "o", 


Enumerated list 
The first word must be a number followed by a dot, 


Literal display blocks 


This paragraph type is used to display unmodified text, for example source code, It must be separated by a blank line, and be indented, It 
is primarily used to format unmodified source code, It vill be printed using fixed font whenever possible (troff). 


Cross references 


A cross reference (another man page) is defined bu a word followed by a number in parenthesis. 


Special sections: 


NAHE The function or command name and short description are set in this section, 


SYNOPSIS 


This section receives a special treatment to identifu command name, flags and arguments, and propagate corresponding attributes later in 


the text, If a C like function is recognized (word immediately followed by an open parenthesis), 


will print function name in bold 


font, tupes in normal font, and variables in italic font, The whole section uill be printed using a fixed font family (courier) whenever 


possible (troff). 
Manual page txt2man(1) line 1 


2 txt2man 






membuat seksi tersendiri. Tidak ada 

kode-kode lain yang diperlukan. 
Dengan program ini, manual-manual 

untuk perintah, seperti manual seksi 1 


dan 8, akan dapat dibuat dengan mudah. 
Begitupun dengan manual seksi 2 dan 3. 


Khusus untuk seksi 2 dan 3 yang 
merupakan fungsi bahasa C, txt2man 
dapat mengenali dan memformat nama 
fungsi, flag, tipe dan argumennya. 
Apabila Anda menambahkan komentar 
pada fungsi tersebut, txt2man juga akan 
mengenalinya dan akan berusaha untuk 
tidak melakukan kesalahan. Jadi, apapun 
yang Anda buat, termasuk manual 
program ataupun API, dapat Anda ubah 
menjadi manpage dengan mudah. 
Untuk mencegah terjadinya masalah 
di masa mendatang, pembuat manual 
harus benar-benar teliti dalam melakukan 
indentasi paragraf. Indentasi yang salah 
akan membuat txt2man kebingungan 
dan dapat menghasilkan manpage yang 
tidak benar. Pemformatan file teks yang 
baik sangat diperlukan. Penggunaan 
editor seperti vi akan sangat membantu. 
Untuk vi, berikanlah perintah :set ts =x 
untuk mengatur ukuran tab sebesar x. 
Bagaimana dengan opsi-opsi yang 
tidak mungkin ditulis di file teks itu 
sendiri ? Txt2man menyediakan berbagai 
opsi yang bisa Anda gunakan untuk itu. 
Program txt2man datang dengan cukup 


www.infolinux.web.id 


banyak opsi, namun cukup mudah untuk 
dipahami. Anda bahkan dapat secara 
eksplisit untuk menebalkan teks tertentu 
pada manpage Anda. Semuanya dapat 
dilakukan dengan memberikan opsi 
sederhana. Manual txt2man pun datang 
dengan panduan yang cukup baik. 

Penasaran mencoba namun malas 
untuk membuat file teks terlebih dahulu? 
Jangan khawatir. Dokumentasi resmi dari 
txt2man yang didapat dengan 
memberikan opsi -h pada program dapat 
digunakan sebagai file sumber. 

Dari sisi seorang developer, program 
yang satu ini jelas dapat sangat 
membantu. Bagaimana tidak? Anda 
hanya perlu menuliskan dokumentasi 
dalam file teks biasa. Anda bahkan dapat 
meminta bantuan kepada rekan Anda 
untuk membantu menulis dokumentasi. 
Tidak ada pengetahuan khusus yang 
dibutuhkan. Dan diharapkan, tidak akan 
ada manual yang tertunda. 

Karena program ini adalah shell script, 
Anda dapat memodifikasinya sesuai 
kebutuhan Anda. Dan bagi yang sedang 
mempelajari pemrosesan teks pun, 
source code dari program ini dapat 
dipelajari. Terutama bagi Anda yang 
mempelajari AWK. Source code program 
ini cukup singkat, namun kegunaannya 
luar biasa. Sekali lagi, luar biasa! 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Hasil Tes dan Ulasan Software 





W Mauro Picotto - Italian Techno Master.mp3 - Totem - IX 
Movie Edit View Go Sound Help 





“ Properties *6 Totem Preferences x 








General Display 


Title: Unknown C Automatically resize the window when a new video is loaded 
Amst: m Show visual effects when an audio file is played 
Year: Unknown 


Duration: 32 minutes 39 seconds Optical Device 





Totem 0.99.2 


Optical Device Path: HL-DT-ST - CD-RW GCE-8481B Y 


Networking 


imensions: 0 
odec: N/A 
| Connection Speed: | 112 Kbps Dual ISDN/DSL z 
Framerate: 0 frames per second 


Audio 





APLIKASI MULTIMEDIA 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Bastien Nocera 
Situs web: http://www.hadess.net/ 
totem.php3 


enikmati multimedia adalah hal 

yang lazim dalam bekerja 

dengan komputer, bahkan 
ketika Anda menggunakan Linux 
sekalipun. Pertanyaanya, pilih aplikasi 
yang mana ? Saat ini, kita mengenal dua 
aplikasi multimedia yang populer: 
Mplayer dan Xine. Mplayer datang 
dengan sangat banyak fitur namun tidak 
memiliki antar muka yang cukup baik. 
Sebaliknya, xine datang dengan fitur 
seadanya, namun antar mukanya cukup 
menarik. Xine juga datang dengan libxine 
(xine-lib) yang memungkinkan developer 
untuk membuat front end sendiri. Saat 
ini, telah tersedia banyak aplikasi 
multimedia berbasiskan libxine. Totem 
adalah salah satu diantaranya. 

Apabila Anda mendambakan antar 
muka yang sederhana namun sangat 
menyenangkan, maka totemlah pilihan 
Anda. Apabila Anda menginginkan 
kemudahan pemakaian, maka totemlah 
pilihan Anda. Apabila Anda merindukan 
fitur laksana Windows Media Player, 
maka totemlah pilihan Anda. Satu lagi, 
apabila Anda menginginkan program 
yang ringan, maka sekali lagi, totemlah 
pilihan Anda. 

Apakah yang menjadikan totem layak 
untuk menjadi pilihan ? Kita akan 
membahasnya satu per satu dan dijamin 
akan menjadi kejutan. Kita akan mulai 
dari antar muka yang sederhana dan 
sangat menyenangkan. Media player 
tetaplah media player dan bukannya 
menjadi tumpukan skin-skin indah. 
Dengan totem, yang berbasiskan pada 
GTK+ 2, Anda akan menjumpai antar 
muka yang sangat sederhana, mirip 


Bitrate: 128 kbps 


Codec: MPEG audio layer 3 


Mauro Picotto - Italian Techno Master.mp3 


Time: (7) 


«C3 


| Playing | 1:04 / 32:39 














(About Totem 3 


Totem 0.96.0 


Movie Player using xine-lib version 1.0.0 
Copyright © 2002 Bastien Nocera 


TV-Out 
@ No TV-Out 
O TV-Out Mode 
O DXR3 TV-Out 


X Close 


Proprietary Plugins 


* Add Proprietary plugins... 


X Close 


*" Playlist 








Filename 





4) Mauro Picotto - Italian Techno Master.mp3 





P Add... 








C Repeat Mode 


X Close 











& s Wu E> Mauro Picotto - Italian Techno Master.mp3 - Totem |Eb Totem Preferences @ Fri Apr 25 
NG (el | aj Playlist =] [root@dhcp-110:~] 7:49 PM 








2 totem 


dengan Windows Media Player klasik. 
Sebuah menubar, sebuah tempat untuk 
menampilkan video atau visualisasi dan 
sebuah kontrol sederhana. Dalam 
beberapa kasus, menu bar bahkan tidak 
perlu Anda sentuh. Begitupun dengan 
kontrol untuk play/pause dan lain 
sebagainya. Anda hampir tidak perlu 
menggerakkan mouse dan menyentuh 
mereka. Untuk Anda yang menginginkan 
kemudahan menggunakan keyboard, 
totem telah mengasosiasikan shotcut 
yang mudah dikenali dan sangat mirip 
dengan XMMS. 

Mudahkah totem dipakai ? Jawabnya 
jelas: mudah. Sangat mudah bahkan. 
Untuk memutar VCD misalnya, Anda 
cukup memasukkan VCD ke dalam 
drivenya, kemudian akseslah menu file 
dan pilihlah menu untuk memutar VCD. 
Begitupun dengan memutar DVD. 
Mudah dan cepat. Secara default, totem 
diatur untuk tidak fullscreen secara 
otomatis. Untuk menjadikannya 
fullscreen, selain dari menu, tekanlah 
tombol F. Dan laksana Windows Media 
Player, ketika Anda menggerakkan 
mouse di modus fullscreen, maka secara 
otomatis, sebuah kontrol di kiri bawah 
layar akan ditampilkan untuk Anda. 
Begitupun dengan sebuah tombol untuk 
mengakhiri modus fullscreen yang tampil 


www.infolinux.web.id 


di kiri atas layar. Kontrol dan tombol 
tersebut akan hilang otomatis dalam 
beberapa waktu. Keluar dari modul 
fullscreen dapat pula diakses dengan 
keyboard. Menaikkan dan menurunkan 
volume pun sangatlah mudah. Tekan 
saja tombol panah atas ataupun panah 
bawah, apabila Anda malas 
menggunakan mouse. Begitupun dengan 
seek. Cukup gunakan saja tombol panah 
kanan atau panah kiri, apabila mouse 
tidak dipakai. Semua serba mudah. 
Totem bahkan memiliki playlist yang 
menyenangkan. 

Fitur ? Jangan ditanya lagi. Totem 
dapat digunakan untuk memutar hampir 
semua format audio yang ada, dari wav, 
ogg, mp3 sampai wma. Begitupun 
dengan format video. Menikmati 
multimedia hanya perlu sekali atau dua 
kali klik. Menariknya, sama seperti 
Windows Media Player, Anda dapat 
menikmati visualisasi yang menakjubkan 
ketika memutar musik. Dan jangan 
khawatir, semuanya ringan. Komputer 
tidak perlu diupgrade sama sekali. 
Program ini bahkan datang dengan utiliti 
untuk bekerja dengan Webcam. 

Selamat menikmati multimedia di 
Linux dan selamat datang era desktop 
linux !A 


Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


INFoLINUX OKTOBER 2003 29 





Hasil Tes dan Ulasan Game 


Mirror Magic 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Mirror Magic II - McDuffin's Revenge 


TII. 4» 
hu 





z 1 #....u.u.. .. 
E 3 " 


L4 * 


- 
IAI 

La 
W A 
HH 





Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Holger Schemel 
Situs web: http://www.artsoft.org/ 
mirrormagic/ 


ame ini termasuk game yang 

telah cukup lama mengarungi 

berbagai asam garam kehidupan. 
Bayangkan saja, game ini kali pertama 
dirilis pada tahun 1989 (waktu itu Linux 
pun belum lahir) dengan nama 
Mindbender di Amiga. Pakai acara 
berganti nama segala. Dan saat ini, game 
yang menarik ini telah mengarungi dunia 
DOS dan Windows pula. Benar-benar 
game yang memiliki banyak pengalaman. 

Mari kita mulai. Berikanlah perintah 
mirrormagic, dan Anda akan 
mendapatkan layar pembuka yang 
menarik. Bahkan sangat menarik. 
Animasi-animasi tampak di sana sini. 
Belum pula dengan efek suara yang 
meyakinkan. Layar pembuka ini juga 
merupakan menu Anda. Anda akan 
diberikan kesempatan untuk mengisikan 
nama, memilih level, melihat high score, 
membuat level sendiri, menampilkan 
informasi, mengatur game, keluar dari 
game, dan tentu saja, memulai game. 
Dan menariknya, untuk beberapa menu 
tertentu, mirrormagic akan mengeluarkan 
suara yang menarik. 

Baiklah. Kita akan memilih memulai 
game pada level O classic original game 
mindbender. Anda adalah seseorang 
dengan kemampuan untuk menembakkan 
cahaya. Cahaya tersebut harus Anda 
kenakan pada musuh yang tersebar di 
sekitar Anda. Sayangnya, Anda tidak 
dapat bergerak ke mana-mana. Dan 
musuh-musuh Anda juga tidak dapat 
bergerak ke mana-mana. Cahaya yang 
Anda miliki pun hanya dapat ditembakkan 
pada arah-arah tertentu. Pertanyaannya, 
bagaimanakah caranya agar musuh dapat 
terkena tembakan cahaya? 


30 InroLINUX OKTOBER 2003 


» Lu a 
AAEE AA 


* Mirrormagic 


Anda akan ditemani oleh beberapa 
asisten yang juga tidak dapat bergerak ke 
mana-mana. Untungnya, mereka memiliki 
cermin yang dapat memantulkan cahaya 
yang Anda kirimkan. Dan untungnya lagi, 
cermin yang dibawa oleh asisten-asisten 
Anda dapat diputar ke sana ke mari. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa 
musuh dapat dihancurkan dengan 
menembakkan cahaya ke arah asisten- 
asisten Anda, yang kemudian akan 
memantulkannya ke sana kemari, 
termasuk ke asisten Anda yang lain, yang 
akan memantulkan cahaya tersebut 
sampai mengenai musuh. Bagaimanakah 
jika cahaya yang telah dipantulkan secara 
berurutan oleh lima asisten Anda masih 
tidak dapat mengenai musuh? Cara yang 
paling mudah adalah dengan mengubah 
arah pantulan cahaya salah satu atau 
sebagian asisten Anda. Berhati-hatilah. 
Jangan sampai pantulan cahaya itu 
kembali mengenai diri Anda. Dan 
kecelakaan yang satu ini sangatlah sering 
terjadi, terutama ketika pantulan sudah 
cukup kompleks dan melibatkan lebih dari 
tiga asisten. 

Baiklah. Anda mungkin dapat 
menyelesaikan level nol game ini. Anda 
hanya perlu sekadar pantul memantulkan 
cahaya dibantu oleh asisten Anda. Tapi 
tunggu dulu. Level berikutnya tidak akan 
semudah itu. Umumnya, di level-level 


www.infolinux.web.id 


4 
... 
KAA E 


nn £ 





lanjutan, Anda tidak hanya sekadar 
melakukan pemantulan, akan tetapi juga 
harus memperhatikan arah pemantulan 
karena dari sekian banyak arah tersebut, 
hampir semuanya akan memantul ke diri 
Anda sendiri. Dan terkadang, asisten 
Anda pun hanya satu atau dua orang. 
Kondisi ini masih harus diperparah lagi 
dengan adanya bebatuan yang akan 
menghalangi arah cahaya Anda. 
Bebatuan itu harus digeser agar cahaya 
dapat melewatinya. Rumit dan semakin 
rumit. 

Kunci dalam memenangkan 
pertarungan yang menegangkan ini 
adalah bagaimana mencari sudut yang 
tepat. Hal ini setidaknya membantu kita 
untuk mengenang kembali masa-masa 
sekolah dahulu. Bagi Anda yang telah 
memiliki anak, game ini pun dapat 
digunakan sebagai sarana belajar 
bersama. 

Menggunakan SDL, game ini datang 
dengan grafik dan sound yang menarik. 
Ditambah dengan alur permainan yang 


Hi ma a 
ini akan menjadi ili an la 


pilihan yang cocok Efek suara | 4/5 
untuk bersenang- Alur permainan — 5/5 
Grafis 5/5 


senang sambil 


melatih otak. 4 : | 
Noprianto #LINUX Rating 


inopranto@infolrux.co.id “1988 5/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Tenmado 





< Itenmado 


=al xl 
000006 












Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL, Artistic 

Pengembang: Oohara Yuuma 
Situs web: http://www.interg.or.jp/ 


nda berada di dunia biru dan 

merah. Biru dan merah yang juga 

akan menghasilkan warna ungu. 
Dan Anda akan menerbangkan sebuah 
pesaw at. Ketika kali pertama pesawat 
lepas landas, maka Anda pun akan 
memasuki stage pertama, yang berjudul 
the four-letter word that begins with L. 
Segera setelah itu, musuh-musuh pun 
akan beterbangan. Tugas Anda jelas: 
membunuh sebanyak mungkin dan terus 
berkelit agar tidak terkena peluru. Serta 
tentunya mendapatkan sebanyak mungkin 
harta karun. 

Terkena peluru pada bagian tengah 
pesawat Anda akan berakibat fatal. 
Namun, di dunia biru dan merah ini, 
bertahan hidup bukanlah hal yang paling 
penting. Bertahan hidup hanya akan 
memberikan 2096 bagian dalam 
penyelesaian misi Anda. Dan bunuh 
membunuh musuh pun bukan bagian yang 
paling penting. Lalu, apa lagi bagian yang 
paling penting? 

Jawabannya adalah mendapatkan color 
chain bonus. Color chain bonus akan 
mempengaruhi harta karun yang berhasil 
Anda dapatkan. Apabila Anda berhasil 
membunuh musuh berwarna sama, maka 
color chain Anda akan bertambah. Apabila 
ternyata Anda menembak musuh dengan 
warna lain, maka color chain akan 
dikembalikan ke nilai nol. Mendapatkan 
color chain bonus akan meningkatkan 
pendapatan Anda sampai 100 kali lipat 
dibandingkan dengan membunuh semua 
musuh secara membabi buta. 

Sekarang, bagaimanakah kondisi 
pesawat Anda? Pesawat berbentuk 
segilima yang Anda kendalikan akan 
membawa sangat banyak peluru. Anda 
tidak perlu khawatir kehabisan peluru. 


À. 


paused --- press p to continue 


score 93 ship 5 





* Tenmado 


Akan tetapi, sayangnya, peluru yang Anda 
tembakkan harus segera mengenai musuh 
sebelum berubah warna. Ya. Peluru yang 
Anda tembakkan langsung dapat 
berwarna biru ataupun merah dan akan 
segera berubah menjadi hitam dalam 
interval waktu tertentu. Dan apabila peluru 
telah berubah menjadi hitam, maka daya 
ledaknya akan menjadi berkurang. Untuk 
membunuh musuh lebih cepat, kenakanlah 
peluru pada musuh ketika peluru masih 
berwarna biru ataupun merah. Harap 
diingat bahwa daya ledak peluru yang 
menjadi hitam akan berkurang setengah. 
Apabila Anda benar-benar ingin 
membunuh semua musuh tanpa 
memperhatikan color chain bonus, maka 
tembakkanlah peluru terus menerus. 

Anda dilengkapi pesawat turbo yang 
bermesin lincah. Hal ini diperlukan karena 
selain mencari harta karun, kita juga harus 
menyelamatkan diri. Peluru yang 
ditembakkan musuh benar-benar kejam 
dan tidak memberi kesempatan bagi kita 
untuk berkelit. Bayangkan saja, satu 
musuh rata-rata bisa megeluarkan sepuluh 
peluru yang terus mengejar kita. Kondisi 
ini diperparah lagi dengan musuh yang 
nekat dan juga selalu ingin menabrakkan 
pesawatnya ke pesawat kita. Apabila 
pesawat kita tertabrak, umumnya kita 
akan hancur terlebih dahulu. Dan 
sayangnya, begitu kita hancur, walaupun 
ada kesempatan untuk melanjutkan, 
semua color chain bonus kita akan 


www.infolinux.web.id 





Hasil Tes dan Ulasan Game 


9/ 10 sting 


e p to continue 


score 1095 





dikembalikan ke nol. 

Anda akan berhadapan dengan 
beberapa tipe musuh dengan bentuk bulat, 
segitiga ataupun bentuk lainnya. Selain 
bentuk, musuh akan datang dalam empat 
warna. Di dunia biru dan merah ini 
rupanya ada pula musuh berwarna hijau, 
yang sayangnya, tidak dapat dihancurkan. 
Anda hanya dapat menghancurkan musuh 
berwarna biru, merah ataupun ungu. 
Dalam pencarian color chain bonus, 
menembak musuh berwarna ungu akan 
selalu menambah color chain bonus Anda 
tanpa mempedulikan warna apa yang 
menjadi konsentrasi Anda. 

Bagaimanakah dengan kualitas grafik 
game ini? Secara umum dapat dikatakan 
cukup jelek karena musuh dan pesawat 
yang Anda kendalikan hanya digambar 
dalam bentuk segitiga, segilima, kotak 
ataupun bulatan tanpa detail lebih lanjut. 
Begitupun dengan peluru pesawat Anda 
yang berbentuk segitiga dan peluru 
pesawat musuh yang berbentuk bulat. 

Musik? Jangan berharap banyak. 
Tenmado tidak akan bersuara walau 
Anda menembakkan bom nuklir 
sekalipun. Dunia biru " 
dan merah serta 
sunyi. Selesaikan Efek suara j 
segera misi Anda dan 
kembalilah ke dunia 
yang indah ini. 1 
Noprianto #LINUX Rating 


nopranto@hfolnwx.coid 7 4 F7 45 


Alur permainan — 4/5 
Grafis 3/5 


INFoLINUX OKTOBER 2003 3l 





Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Linux Itu Menarik! 


Setelah menamatkan pendidikan kesarjanaan dari Universitas Pelita 
Harapan (UPH), Santoso Wibowo, OCP, langsung bergabung dengan 
salah satu perusahaan Grup Lippo. Jurusan yang Santoso ambil ketika itu 
adalah Management Information System. Berikut pengalaman Santoso 


menggunakan Oracle di Linux. 


ahun 1999 saya menyelesaikan 

pendidikan di UPH. Kemudian 

saya bergabung dengan Lippo 
General. Jabatan pertama yang saya 
emban di Lippo General adalah Manage- 
ment Trainee. Setengah tahun kemudian 
saya diangkat menjadi permanent 
employee (pegawai tetap). 

April tahun 2000, saya dipercaya 
meng-handle proyek perombakan sistem 
aplikasi yang ada di kantor. Waktu itu 
kita terpikir untuk merombak keseluruhan 
aplikasi yang ada ke Oracle (menggu- 
nakan web based application). Sebelum 
perombakan dilakukan, Lippo General 
menggunakan Cobol dan Magic sebagai 
aplikasi utama yang digunakan sehari- 
hari. 

Proyek perombakan sistem aplikasi itu 
juga yang membuat saya kenal dengan 
Oracle. Dan itu adalah perkenalan pertama 
saya dengan Oracle. Sebab, untuk 
mencoba Oracle ketika kuliah, namanya 
juga mahasiswa, kalau harus membeli 
hardware yang harganya selangit 
tentunya... (sambil tertawa). 

Meskipun software-nya (Oracle) bisa di- 
download, tetapi Oracle bisa dikategorikan 
software yang butuh kemampuan khusus. 
Artinya, Oracle tidak seperti Windows, 
yang untuk instalasi hanya klik, klik, klik, 
dan jalan. Walaupun demikian, menurut 
saya, Oracle juga memiliki kelebihan yang 
tidak kalah dengan Windows. 

Perombakan sistem aplikasi di kantor 
tidak saya lakukan sendiri, kami bekerja- 
sama (strategic alliance) dengan HP New 
Zealand. Lalu, mengapa kami memilih 
bekerjasama dengan HP New Zealand? 
Karena aplikasi sebelumnya yang diguna- 
kan Lippo General, berbasis Cobol dan 
Magic, juga dikembangkan bersama HP 
New Zealand. 


32  INroLINUX OKTOBER 2003 


Tidak berbeda dengan pengembangan 
sistem di tempat lain, sebelum 
pengembangan aplikasi berbasis Oracle 
dilakukan, saya dan teman-teman terlebih 
dahulu mendesain sistem yang kita 
inginkan. Dan pendesainan sistem di Lippo 
General pun cukup memakan waktu. Saya 
dan teman-teman baru bisa menyelesaikan 
desain sistem di tahun 2001 akhir. 
Artinya, pendesainan sistem berlangsung 
hampir satu tahun. 


Training Oracle 

Desain sistem selesai, kami langsung 
menyerahkan desain tersebut ke HP New 
Zealand. Selagi pengembangan sistem 
aplikasi berbasis Oracle dilakukan, saya 
menyempatkan diri untuk mempelajari 
Oracle lebih jauh. Itu saya lakukan karena 
aplikasi baru yang ingin dikembangkan 
Lippo General berbasis Oracle, mau tidak 
mau saya pun harus mengenal Oracle. 
Sedikit demi sedikit saya pelajari Oracle. Di 
awal tahun 2002, akhirnya saya mengikuti 
training Oracle di salah satu lembaga 
pendidikan yang ada di Jakarta. 

Motivasi saya mengikuti training 
Oracle, pertama, saya melihat Oracle dari 
sisi database, perkembangannya di 
Indonesia bagus, dan waktu itu orang 
yang bisa Oracle tidak sebanyak Microsoft 
SOL. Saya pikir mengapa saya tidak 
mempelajari Oracle saja, prospeknya 
bagus dan belum banyak orang yang 
menguasainya. Motivasi lainnya, agar 
proyek perombakan sistem yang ada 
berjalan lancar. Waktu itu saya dipercaya 
meng-handle proyek Oracle based, kalau 
saya tidak tahu Oracle kan gak lucu. 

Training Oracle, yang saya lakukan, 
kalau dihitung hari paling hanya sebulan. 
Tetapi saya tidak langsung mengambil 
pelatihan Oracle langsung sebulan, bisa- 


www.infolinux.web.id 





bisa saya dimarahi company karena gak 
masuk kerja. Waktu itu versi Oracle masih 
8i yang dijelaskan dalam beberapa modul. 
Masing-masing modul membutuhkan 
waktu kurang lebih seminggu. Dan saya 
baru bisa menyelesaikan training dalam 
jangka waktu tiga bulan. 

Khusus mengenai database Microsoft, 
MS SQL, walaupun saya belum pernah 
menggunakan MS SOL, sepengamatan 
saya, Oracle memiliki banyak kelebihan 
jika dibandingkan dengan Microsoft SOL. 
Salah satunya, reabilitas tinggi dan stabil. 
Kelebihan lain yang bisa Anda nikmati dari 
Oracle, Oracle bisa Anda gunakan di 
multiplatform. Komitmen Oracle fokus 
mengembangkan aplikasi database juga 
sebuah kelebihan yang tidak bisa 
dipandang sebelah mata. 

Buat Anda yang familiar dengan MS 
SOL, ketika melakukan setup Oracle pasti 
merasa tidak semudah melakukan setup 
MS SOL. Karena setup di Oracle sangat 
detail, bayangkan Anda harus melakukan 
setting sampai hal-hal terkecil di Oracle. 
Salah satu contohnya, untuk sebuah blok 
kita harus melakukan setting berapa besar 
blok yang kita inginkan. 

Kalau boleh dianalogikan, orang yang 
telah terbiasa menggunakan MS SOL 
berpindah menggunakan Oracle bagaikan 
orang yang terbiasa dengan Windows 
harus bermigrasi ke Linux. 


Berkenalan dengan 
Linux 

Berkaitan dengan Linux, saya mengenal 
Linux setelah saya mengikuti training 
Oracle. Mengapa demikian? Oracle itu 
manualnya based on Linux. Maksudnya, 
perintah-perintahnya sama, baik di 
Windows maupun di Linux, tapi contoh- 
contoh yang diberikan Oracle berbasis 


Heriyadi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Linux. Kalaupun ada perintah berlainan, 
antara di Linux dan Windows, maka si 
pengajar pun akan memberitahunya. Dan 
rasanya itu semua bukan keinginan 
lembaga pendidikannya, sebab diktat atau 
modul yang diberikan terbitan Oracle 
University. 

Jadi, mau tidak mau saya juga belajar 
Linux. Saya pun sedikit-sedikit belajar 
Linux, meskipun hanya tahu 
Linux sebatas tahu saja. Setelah 
melihat-lihat Linux, saya pun 
memutuskan untuk coba 
menginstalasi Linux. Distro yang 
saya gunakan kali pertama 
adalah Red Hat 7.3. Dan 
sekarang saya sedang mencoba Red Hat 
8, walaupun sudah ada Red Hat 9. 
Menurut kabar yang saya terima, Red Hat 
9 'masih banyak barunya'. Artinya, orang 
masih khawatir akan kinerja dari versi 
terbaru si topi merah itu. Karenanya saya 
hanya mencoba sampai Red Hat 8 saja. 

Red Hat 8 cukup menarik. Khusus buat 
orang yang ingin tahu Linux itu seperti 
apa, Red Hat 8 cukup mewakili (bagus). 
Kenapa? Karena GUI (tampilan grafisnya) 
di Red Hat 8 sudah cukup baik. 
Contohnya, kalau di Windows kita 
menggunakan Internet Explorer, di Red 
Hat bisa pakai Kongueror, kalau di 
Windows ada MS Office, di Linux ada 
OpenOffice yang sudah secara default 
terinstal di Red Hat 8. 


Saya dan Linux 
Linux dikenal sebagai sistem operasi 
berbasis teks. Tetapi, kini sudah banyak 
distro Linux yang memiliki tampilan grafis 
cukup baik. Dan rasanya orang yang 
belajar Linux akan melihat tampilan Linux 
terlebih dulu, tidak langsung menggunakan 
skrip. Walaupun nantinya, mereka 
(pengguna Linux baru—newbie) juga harus 
mengenal perintah-perintah di Linux. 
Untuk Linux, saya baru mencoba Red 
Hat saja. Saya setuju dengan pendapat 
yang menyatakan bahwa Red Hat powertul 
dilingkungan server, karena kebetulan mail 
server di kantor kami menggunakan Red 
Hat. So far, sudah kurang lebih dua tahun, 
performanya stabil. Dan server penyimpan 
e-mail itu sampai saat ini tidak bergeming 
dari usikkan virus. 


Red Hat di mail server kami berbasis 
teks. Bukan tidak ada untungnya 
menggunakan Red Hat berbasis teks. 
Keuntungan menggunakan Red Hat versi 
teks, meskipun cukup repot karena 
berbasis teks, kita dimungkinkan 
mendapatkan fasilitas yang tidak kita 
dapatkan pada waktu kita menggunakan 
GUI. Dan ribut-ribut mengenai virus 


Khusus buat orang yang ingin 
tahu Linux itu seperti apa, Red 
Hat 8 cukup mewakili (bagus). 


W32.Blast.Worm, dengan mail server Red 
Hat kita tidak mengalaminya. 

Mengenai perkembangan Oracle di 
Indonesia, saya melihat kini sudah banyak 
orang yang menggunakannya. Dan 
beberapa tahun ini, sepertinya Oracle 
Indonesia mulai melebarkan sayapnya di 
Indonesia dengan mengadakan seminar, 
menggaet partner education dan service 
partner-nya, dan lainnya. Sedangkan 
perkembangan Oracle dari sisi software, 
terutama versi 9i, tidak hanya stabil tetapi 
ditambah unbreakable, terutama dengan 
aplikasi cluster. 


Open source 

Menurut saya, produk atau aplikasi open 
source itu ada baiknya dan ada juga 
buruknya. Sisi baik produk atau aplikasi 
open source, Anda bisa mendapatkan 
aplikasi open source dengan mudah 
karena sifatnya free. Siapapun bisa 
mendapatkan dan mencobanya dengan 
mudah, lain halnya dengan aplikasi non- 
open source. Selain itu, para developer 
open source juga bisa menyumbangkan 


pengetahuannya akan teknologi terbaru ke 


dalam proyek yang diikutinya. 
Lalu, apakah ada perbedaan antara 
produk atau aplikasi open source 
dengan produk atau aplikasi non-open 
source? Sebuah analogi sederhana, 
sebuah aplikasi yang dikembangkan 
oleh dua tiga orang (non-open 
source) dibandingkan dengan 
aplikasi yang dikembangkan oleh 
puluhan bahkan ribuan orang (open 
source), tentu akan lebih sempurna 





Kisah Suka Duka Bersama Linux 


aplikasi yang dikembangkan oleh puluhan 
orang. 

Banyaknya distribusi Linux bisa juga 
dibilang sebagai sebuah kelebihan yang 
ditawarkan Linux. Singkatnya, kita diberi 
kebebasan untuk memilih. Walaupun kita 
diberikan banyak pilihan, distribusi Linux 
yang kita pilih menggunakan standardisasi 
sama di semua distribusi. Misalnya, 
sekarang saya menggunakan Red 
Hat dan saya ingin menggunakan 
SuSE, saya tidak perlu belajar 
(SuSE) Linux dari awal. 

Kekurangan dari produk atau 
aplikasi open source, menurut 
saya, cepat keluarnya rilis terbaru 
dari masing-masing distribusi Linux bisa 
dikategorikan kekurangan dari open source. 
Sebab, belum sempat kita menjelajahi 
distribusi Linux versi 6 misalnya, kita sudah 
disuguhi distribusi Linux versi 6.2, begitu 
seterusnya. Yang perlu digarisbawahi adalah 
kekurangan itu dilihat dari sisi pengguna, 
kalau kita melihatnya dari sisi teknologi itu 
sebuah kelebihan.& 





























Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Membangun Mail Server 






-mail, menjadi kebutuhan mendasar 

para pelaku Internet. Dengan e-mail, 

mereka bisa berkomunikasi dengan 
cepat melewati batas-batas negara. 
Dengan e-mail mereka berdiskusi dan 
berkolaborasi mengerjakan proyek. 
Sedemikian penting dan vitalnya e-mail 
mengharuskan prasarana yang yang bisa 
diandalkan. Linux sebagai sebuah sistem 
operasi yang stabil tidak perlu diragukan 
lagi. Linux bisa berjalan terus menerus 
bahkan sampai dalam hitungan tahun. 
Saya sendiri pernah mencoba menyalakan 
komputer Pentium mmx 233 selama 6 
bulan berturut-turut tanpa pernah 
dimatikan dan tidak ada masalah. Itu juga 
komputer mati karena listrik padam dan 
kebetulan saya tidak mempunyai UPS. 

Kemudian setelah hardware dan 

sistem operasi yang kuat tentu kita akan 
mencari sebuah pilihan e-mail server yang 
tangguh. Mampu mengirimkan e-mail 
dalam jumlah yang besar dan tidak rentan 
terhadap kehilangan data. Tidak pula 


34  INroLINUX OKTOBER 2003 





Membangun 
Mail Server 





luput dari perhatian adalah isu keamanan 
mail server. Hal-hal tersebut harus 
mendapatkan perhatian untuk 
membangun sebuah mail server yang 
tangguh. 

Banyak alternatif e-mail server atau 
sering disebut dengan MTA (Mail 
Transfer Agent) yang bisa dipakai di 
Linux. Anda bisa memilih yang terbaik 
menurut Anda. Pada edisi InfoLINUX kali 
ini kami coba mengulas tiga mail server 
yang menduduki peringkat atas yaitu 
sendmail, postfix, dan gmail. Selain tiga 
e-mail server ini terdapat alternatif 
misalnya exim (http://www.exim.org). 
Exim adalah MTA yang dikembangkan di 
Universitas Cambridge. Banyak 
mengadopsi Smail-3 meski mempunyai 
fitur yang berbeda. Saat ini exim 
mempunyai versi 4.20. MTA lain yang 
sering-sering disebut adalah Smail (http:// 
www. weird.com/ ~ woods/projects/ 
smail.html). Versi terakhirnya adalah 
33.2.0.115. Tidak banyak yang bisa 


www.infolinux.web.id 





dikatakan untuk Smail karena memang 
publikasi yang ada sangat terbatas. 
Alternatif lain adalah zmailer (http:// 
www.zmaller.org/). Versi asli zmailer 
mampu menghantar 1000-2000 e-mail 
per hari pada kondisi standar. Cukup 
untuk kebutuhan lalu-lintas e-mail yang 
tidak terlalu sibuk. 

Masih ada beberapa mail server lain 
yang tidak disebutkan di sini yang 
berjalan di Linux, tapi kebanyakan adalah 
produk-produk komersial yang unjuk 
kerjanya belum tentu lebih bagus dari 
mail server yang telah disebutkan. 

Urutan penyajian tulisan ini tidak 
mewakili kelebihan dan kelemahan 
masing-masing MTA. 

Terakhir selamat membaca dan 
mencoba. Karena tidak ada cara yang 
lebih ampuh agar kita bisa menentukan 
pilihan selain mencoba sendiri di samping 
memperhatikan pengalaman orang lain. 
Segala kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat dihargai. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





postfix 


Anda sudah bosan dengan sendmail dan 
ingin terlepas dari kesulitan konfigurasi 
sendmail yang sulit dimengerti. Tapi Anda 
tidak ingin mempelajari hal baru yang terlalu 
banyak, gunakan postfix. 

Jika Anda mencari alternatif mail server 
selain sendmail yang tidak terlalu sulit 
dikonfigurasi dan mudah diinstal, mungkin 
Anda perlu mempertimbangkan postfix. la 
adalah mail server yang dirancang untuk 
bekerja cepat, aman, dan mudah digunakan 
tanpa mengabaikan kompatibilitas dengan 
sendmail. Karena pada kenyataannya masih 
banyak administrator sistem yang 
menggunakan sendmail. Sehingga 
kompatibilitas ini akan mempermudah 
proses migrasi dari sendmail ke postfix. 

Postfix berasal dari IBM Secure Mailer 
yang dirilis sekitar tahun 1998, yang 
kemudian diberi nama VMailer. Tapi karena 
alasan kemiripan dengan merk dagang 
yang telah ada, pemakaian nama ini tidak 
dilanjutkan dan diganti dengan postfix. 

Proyek postfix dimulai oleh Wietse 
Venema, pakar keamanan komputer dan 
periset di IBM. Penyandang gelar Ph.D. 
dalam bidang fisika inti ini juga membuat 
program dan tools-tools yang di antaranya 
pasti pernah Anda dengar. Misalnya, 
SATAN dan TCP Wrapper. 

Dalam sisi keamanan dan modularitas, 
postfix benar-benar memposisikan diri 
sebagai rival mail server buatan D. J. 
Bernstein. Keduanya sangat 
mengutamakan keamanan dan modularitas. 
Meskipun dari berbagai benchmark banyak 
orang berpendapat postfix lebih cepat. 

Misi yang diletakkan pada pembuatan 
mail server postfix, oleh pembuatnya adalah: 
€ Penyebaran yang luas, agar postfix 

mempunyai keamanan dan unjuk kerja 

yang semakin membaik maka harus 
disebarkan dan dicoba oleh banyak 
orang. Ini berbeda dengan kebijakan 
yang diambil oleh D. J. Bernstein untuk 
qmail. Akibatnya semakin banyak fitur 
baru yang ditambahkan oleh para 
pengguna sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Dan tambahan-tambahan ini 
sebagian dimasukkan ke distribusi resmi. 


@ Performance, postfix yang dijalankan 
pada sebuah komputer desktop mampu 
mengirimkan dan menerima sejuta e- 
mail per hari. Diklaim kecepatan postfix 
adalah tiga kali dibandingkan saingan 
terdekatnya. Jika dianggap saingan 
terdekat postfix adalah qmail, maka hasil 
benchmark yang dilakukan oleh 
Matthias Andree boleh dikatakan 
membenarkan klaim ini. Lihat hasil 
benchmark tersebut di URL http://www- 
dt.e-technik.uni-dortmund.de/ ~ ma/ 
postfix/bench2.html dan http://www- 
dt.e-technik.uni-dortmund.de/ ~ ma/ 
postfix/vsqmail.html. 

@ Kompatibilitas, Postfix didesain dengan 
memperhatikan kompatibilitas terhadap 
sendmail. la mendukung konfigurasi 
dengan NIS, file .forward, file /etc/ 
aliases, dan mailbox di /var/spool/mail. 
Meskipun postfix juga mendukung 
mailbox di direktori Maildir seperti qmail. 

@ Safety dan kekuatan, desain postfix 
dibuat agar bisa mendeteksi adanya 
beban yang berat. 

@ Fleksibilitas. Setiap tugas dilakukan oleh 
program-program kecil. Karena desain 
yang modular ini menyebabkan postfix 
bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 

€ Security, setiap program dalam postfix 
bisa dijalankan memakai sistem chroot- 
Jail. Jadi untuk menembus sistem para 
cracker harus melewati beberapa pagar 
terlebih dahulu. Postfix tidak 
menggunakan program yang 
mempunyai atribut set-uid. 


Dengan misi seperti itu tidak heran jika 
hampir semua distro besar linux dan “BSD 
menyertakan postfix sebagai paket 
standarnya, termasuk di dalamnya MAC 
OS X, Solaris, dan HP-UX. 

Kemampuan postfix menangani virtual 
domain memakai tabel translasi adalah 
salah satu kemampuan lebihnya. Postfix 
belum mengimplementasikan bahasa untuk 
melakukan proses translasi alamat e-mail. 
Jadi, satu-satunya cara untuk memetakan 
alamat email adalah dengan tabel translasi 
tadi. Beberapa cara untuk melakukan 
translasi alamat e-mail bisa dilihat dari 
http://www.postfix.org/rewrite.html. Yang 
jelas postfix bisa menggunakan database 
hash, bdb, atau nis untuk table translasi ini. 


www.infolinux.web.id 


Membangun Mail Server 





Menurut penjelasan dari situs resmi 
postfix dalam menangani spam, postfix 
mengikuti fitur-fitur standar yang ada di 
mail server lain, misalnya blacklists, RBL 
lookups, HELO/sender DNS lookups. Fitur 
yang belum diimplementasi dan 
berhubungan dengan spam ini adalah 
kemampuan menyaring isi e-mail. 

Untuk mempercepat unjuk kerjanya, 
postfix bekerja mirip dengan teknik yang 
dipakai oleh web server. Program-program 
yang saling berhubungan masih aktif untuk 
beberapa waktu setelah diaktifkan untuk 
kali pertama. Sehingga ketika ada program 
yang mengakses program tersebut dia 
sudah siap untuk menanggapinya. 
Kemudian untuk menjamin keamanan data 
postfix tidak akan memberikan sinyal 'e- 
mail diterima' sebelum melakukan proses 
penyimpanan ke media penyimpanan dan 
memeriksa adanya kemungkinan 
kesalahan. Jaminan keamanan data ini juga 
diwujudkan dengan dukungan terhadap 
mailbox tipe maildir milik qmail. 

Dalam proses pengiriman e-mail dipakai 
empat direktori antrian utama, yaitu: 
maildrop, Incoming, active, dan deferred. 
Semua e-mail yang sampai ke postfix dari 
lokal akan dimasukkan pada antrian 
maildrop. Setelah dilakukan penanganan 
semestinya, misalnya menambahkan 
header-header e-mail yang belum ada dan 
translasi alamat e-mail-e-mail tersebut akan 
dimasukkan ke antrian /ncoming. e-mail-e- 
mail yang tidak belum bisa dikirimkan 
karena berbagai alasan akan disimpan ke 
dalam antrian deferred. Sedangkan antrian 
active dipakai untuk meletakkan e-mail 
yang akan dikirimkan. Isi antrian ini diambil 
dari antrian incoming dan deferred secara 
adil, agar e-mail-e-mail yang baru masuk 
tidak harus menunggu e-mail yang lain 
yang berada di antrian deferred. 

Selain antrian tersebut, terdapat juga 
antrian hold yang dipakai untuk menyimpan 
e-mail-e-mail dari jenis spam. E-mailyang 
sudah masuk dalam antrian ini harus 
ditangani secara khusus oleh administrator e- 
mail. Antrian corrupt berfungsi untuk 
menyimpan e-mail-e-mail yang rusak sehingga 
nantinya bisa dilihat oleh administrator e-mail 
untuk diputuskan akan dihapus atau tidak. 

Dalam hubungannya dengan mail server 
yang lain, postfix membatasi koneksi yang 


INFoLINUX OKTOBER 2003 35 


Membangun Mail Server 





bersamaan ke mail server yang sama. Ini 
bisa diatur dengan direktif 

local destination concurrency limit dan 
default destination concurrency limit 
dalam file konfigurasi main.cf. Queue 
manager postfix akan mencatat mail 
server yang tidak memberi respons untuk 
beberapa saat sehingga pengiriman akan 
dilakukan setelah waktu tertentu. Tentu 
saja ini akan meningkatkan unjuk kerja 
karena postfix tidak perlu melakukan proses 
koneksi ke server yang sedang tidak aktif 
berkali-kali dalam waktu yang berdekatan. 
Penjelasan lengkap fitur ini bisa diakses dari 
url http://www.postfix.org/rate.html. 

E-mail-e-mail yang akan dikirimkan dari 
user-user lokal atau tidak lengkap akan 
ditambahkan nama yang ditentukan dari 
direktif myorigin. Jika tidak ditentukan akan 
dipakai string yang ditentukan dari keyword 
myhostname. E-mail-e-mailyang bisa 
diterima oleh e-mail server bisa didaftar 
dengan direktif mydestination. 

Host-host yang diperbolehkan memakai 
postfix sebagai relay bisa didaftar dengan 
direktif mynetworks. Default-nya host yang 
bisa di-relay adalah host yang mempunyai 
nomor IP sesuai (satu jaringan) dengan 
nomor IP server. Jika server mempunyai 
beberapa interface yang aktif, maka postfix 
bisa diletakkan pada salah satu interface 
saja dengan direktif inet interfaces, 
defaultnya postfix akan mendengarkan di 
semua nomor IP. 

Ruang gerak para spammer bisa lebih 
dibatasi dengan fitur filtering pesan dengan 
direktif header checks dan body checks. 
Masih banyak direktif lain yang bisa dipakai 
untuk keperluan ini. Anda bisa melihat 
daftar lengkap dan penjelasannya di url 
http://www.postfix.org/uce.html. 

Dibandingkan dengan umurnya, postfix 
patut diacungi jempol karena pertumbuhan 
penggunanya yang cepat. 


Software-software 
pendukung 

Selesai dengan fitur-fitur postfix, Anda 
tentu bertanya-tanya bagaimana dukungan 
software yang lain terhadap mail server ini. 
Untuk melakukan administrasi mail server 
Anda bisa menggunakan paket webmin 
atau teguila. Aplikasi-aplikasi antivirus/spam 
scanner yang bisa Anda dapatkan untuk 


36 InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





t eet - Saman AS - Masa 1 05 
. Fik Edit View Go Bockmaks Too Window Help 


Q,Q Q Q9 


* Itb ope ig 
~ & Home Bookmarks 5 The Mezlis Organi... Latest Bulis _ 
MESSAGE DISPLAY 








Wekame! Glad to see youve made it this far! :*) 


Here are a few hints to help you nmigate through the Linux operating 
system a ltte bit better: 


~ Remember those screens you saw while Sa ire s e was Instaling opeva 
Ve pigon arr uou. inner wear. 
bar 

E ehe read rr 

har pnp (ia a the E method | use) 
may need script f 

vp Mr Lr manten ar BAN c cum: and 
quim dim er n if these ports use norrstandard , 
| suggesi usi As in about halfway through that lets you set up 
ade. Ny Lee's an sampe drei et up the poris on my 


3 These are the standard COM1 NRS 


Li 
ERI Tp p^ En 

H ER 1 uart 1645] 22 
ER A ae "xp 

$ ER 3 uart 16450 po! teen 


Mal akan eed to uncomment the Ine In fetc/rcdirc S that starts the 
scrin 
"i t ng 





2 Melihat e-mail di Neomail 


postfix, antara lain mailscanner, RAV, 
Vexira MailArmor, amavis, dan beberapa 
yang lain. 

Aplikasi gateway e-mail ke faks atau 
sebaliknya bisa digunakan Faxmimum. 
Beberapa mailing list manager bisa Anda 
pakai bersama postfix di 
antaranya Ecartis, Mailman, majordomo, 
dan beberapa yang lain. 

Webmail populer yang bisa menjadi 
pilihan antara lain adalah Sguirrelmail, IMP, 
dan NeoMail. 


Instalasi Postfix 


Paket RPM Red Hat 

Cara termudah instalasi postfix adalah 
menggunakan paket RPM. Di distribusi Red 
Hat 9.0 postfix terletak di CD kedua. 
Siapkan CD ini dan jalankan perintah 
berikut berturut-turut, 

# mount /mnt/cdrom 

# rpm -ivh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/ 
postfix-1.1.11-11.1386.rpm 


File Tarball 
Bagi Anda yang tidak memakai distro Red 
Hat, instalasi bisa dilakukan dengan cara 
mengompilasi langsung dari kode sumber- 
nya. Untuk menginstalasi posfix diperlukan 
ruang di harddisk sekitar 65 MB. Ruang 
sebesar itu diperlukan untuk menyimpan 
struktur file kode sumber, dokumentasi, file- 
file objek, dan binary hasil kompilasi. 
1. Download software dan sign pgp jika 
perlu dari url di bawah ini, 
@ ftp://ftp.cbn.net.id/mirror/postfix- 
release/official/postfix-1.1.11.tar.gz 
@ ftp://ftp.cbn.net.id/mirror/postfix- 
release/official/postfix- 
1.1.11.tar.gz.sig 
2. Salin file ke direktori /usr/local/src/ 
# cp postfix-1.1.11.tar.gz /usr/local/src/ 


www.infolinux.web.id 


Sireika TAI - Mace LIA 
. Fik Edit Yew Go Bera Took Window Help 


L&O Q9 Q rx 


. & Home 5Bookmarks *, The Mozila Organi... « Latest Bullis 





ompose Addremes Fokes Opticce Search Help 





Mitet List Deise Peers dicor 
Subject: "Welcome to Linux (Slackware 0.1)! 








* Melihat e-mail di Squirremail 


3. Urai file menjadi kode sumber di direktori 
/usr/local/src/, 
# cd /usr/local/src/ 
# tar -xzvf postfix-1.1.11.tar.gz 
# cd postfix-1.1.11 


4. Jalankan proses kompilasi dengan 


perintah, 
# make 


Dalam proses ini akan diperiksa file-file 
pendukung yang akan digunakan untuk 
melakukan proses kompilasi. 

5. Buat user dan group "postfix” dan grup 
“postdrop”. 
# groupadd postfix 
# useradd -c "postfix user" -g postfix - 
d /var/spool/postfix -s /sbin/nologin 
postfix 
# groupadd postdrop 


6. Instal paket postfix yang telah 
dikompilasi 
# make install 


Jawab semua pertanyaan dengan 
menekan tombol enter untuk memilih 
nilai default yang diberikan oleh program 
instalasi. Dengan pilihan seperti ini, 
semua file konfigurasi dan contoh 
konfigurasi terdapat di direktori /etc/ 
postfix/. Sedangkan direktori gueue 
akan terdapat di direktori /var/spool/ 
postfix/. 

/. Tambahkan alias untuk user postfix 
pada file /etc/aliases, jika belum ada. 
# cp /etc/aliases /etc/aliases.save 
# vi letc/aliases 


Listing 1. Daftar alias 


mailer-daemon: postmaster 
postmaster: root 
postfix: root 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Perintah pertama dimaksudkan untuk 
menyimpan salinan file alases agar jika 
terjadi masalah dengan cepat keadaan 
dapat dipulihkan seperti semula. Periksa 
baris-baris di atas apakah sudah ada, 
jika belum ada tambahkan. Kemudian 
rebuild file /etc/aliases.db dari file /etc/ 
aliases, dengan perintah: 

# newaliases 


. Jalankan daemon postfix dengan 
perintah: 
# postfix start 


. Periksa apakah server sudah berjalan 
dan mendengarkan di port smtp yaitu 
port 25. 

# netstat -tapn 


Jika hasil perintah tersebut kira-kira di 
bawah ini maka server sudah berjalan. / 
tcp 0 00.0.0.0:25 0.0.0.0: 
LISTEN 28555/ 


Atau bisa juga diuji dengan perintah 
telnet menggunakan protokol smtp. 
# telnet localhost 25 


Jika server menanggapi dengan, 

Trying 127.0.0.1... 

Connected to localhost. 

Escape character is ^T. 

220 localhost.localdomain ESMTP Postfix 


berarti postfix memang sudah aktif. 
Ketikkan 'quit' diikuti dengan tombol 
‘Enter’. Untuk menyesuaikan kelakuan 
server atur konfigurasi postfix, yaitu: 
@ /etc/postfix/main.cf, 

@ /etc/postfix/master.cf. 


Nyaris semua konfigurasi bisa dilakukan 
pada file pertama. Sesuaikan nama host 
Anda pada file /etc/postfix/main.cf. Cari 
baris yang seperti di bawah ini: 


Listing 2. Konfigurasi postfix: 
myhostname 
myhostname - mail.salman.or.id 


Ganti nama lengkap hostname ini 
dengan nama host Anda. Kemudian 
restart server, 

# postfix reload 


Mencoba Postfix 

Untuk mencoba mail server dibuat user 
sembarang, katakanlah username 
"fakeuser' dan password-nya 'fakepass'. 
# useradd fakeuser 

# passwd fakeuser 


Masukkan password untuk fakeuser dua 
kali. Kemudian coba kirimkan e-mail ke 
user tersebut dengan protokol smtp 
menggunakan program telnet. 


Postfix«Sendmail 

Arahkan browser Anda ke url htto:// 
www.sendmail.org/tips/relaying.html untuk 
membaca penjelasan singkat mengenai 
implementasi e-mail relay dalam sendmail. 
Terdapat beberapa cara untuk mengatur 
lalu-lintas e-mail dalam sendmail di 
antaranya adalah file /etc/mail/access ini. 
Selain itu, bisa juga digunakan file /etc/mail/ 
relay-domains atau menggunakan fasilitas 
Realtime Blackhole List. Mari kita lihat 
sekilas tentang file /etc/mail/access. 

Daftar host yang akan diatur ketika 
mengirimkan e-mail melalu mail server bisa 
disebutkan namanya ataupun nomor IP-nya. 
Nama boleh berupa nama lengkap misalnya 
mail.openware.or.id. Boleh juga sebuah 
subdomain seperti sas.openware.or.id. Atau 
bisa juga digunakan nama domain 
openware.or.id. Jika digunakan nama 
domain seperti contoh terakhir, maka semua 
komputer dengan akhiran domain tersebut 
akan diperlakukan sesuai dengan apa yang 
disebutkan pada kolom kedua. Jadi aturan 
ini berlaku untuk hostname mail.openware. 
or.id, dan www.openware.or.id karena 
keduanya mempunyai nama dengan akhiran 
yang sama. Apabila nomor alamat jaringan 
yang digunakan, maka semua host yang 
menjadi anggota jaringan tersebut yang akan 
terpengaruh. Misalnya jika kita letakkan 
nomor jaringan 202.159.11, maka alamat 
host 202.159.11.158 dan 202.159.11.153 
yang akan terpengaruh. Agar lebih spesifik 
kita juga bisa menggunakan alamat e-mail 
lengkap dalam file /etc/mail/access ini. 

Kebijakan yang digunakan untuk setiap 
daftar host yang telah disebutkan boleh 
digunakan REJECT, artinya koneksi ke mail 
sarver tidak dizinkan. Bisa juga DISCARD, 
dengan kata kunci ini mail server akan 
menerima e-mail dan akan mengabaikan e- 


www.infolinux.web.id 





Membangun Mail Server 


mail tersebut. Jadi user akan mengira e- 
mail akan diterima. Dua nilai lagi yang 
mungkin selain yang telah disebutkan 
adalah OK dan RELAY kedua 
memperbolehkan akses ke komputer 
server. Jika disebutkan lain, maka akan 
dijadikan pesan untuk menolak akses. 
Contoh: 


sas.openware.or.id REJECT 
salman.or.id RELAY 
202.159.11. 550 Email Anda 


ditolak karena Anda masuk ke dalam daftar 
hitam.192.168.1. RELAY 


Dengan isi file /etc/mail/access seperti 
ini, maka semua host yang berakhiran 
sas.openware.or.id akan ditolak 
menggunakan mail server. Sedangkan 
semua host yang memakai akhiran 
salman.or.id akan diizinkan mengakses 
server. Komputer-komputer yang menjadi 
anggota jaringan dengan nomor IP 
202.159.11 akan ditolak dengan pesan 
seperti yang disebutkan. Sedangkan 
komputer anggota jaringan lokal dengan 
alamat jaringan 192.168.1 akan 
diperbolehkan menggunakan mail server. 

Untuk menangani fitur virtual host, 
sendmail menggunakan tabel translasi 
alamat e-mail /etc/mail/virtusertable. E-mail- 
e-mailyang masuk akan diproses dengan 
file ini. Sebaliknya e-mail-e-mail yang keluar 
dari server akan diproses dengan file /etc/ 
mail/genericstable. Penjelasan singkat yang 
membahas masalah virtual hosting ini bisa 
Anda baca di url http://www.sendmail.org/ 
virtual-hosting.html. 

Akhirnya sebagai penutup pembahasan 
sendmail ini, ada informasi yang perlu Anda 
ketahui. Yang pertama adalah, karena 
semua proses transfer e-mail mulai dari 
koneksi sampai memasukkan e-mail ke 
dalam gueue dilakukan oleh satu program, 
sendmail sering disebut MTA dengan 
arsitektur monolitik. Berbeda dengan 
kecenderungan MTA-MTA model barus 
semacam gmail dan postfix yang 
menerapkan arsitektur modular. Di mana 
setiap tugas dikerjakan oleh program- 
program kecil yang saling terkait. Yang 
kedua, kerentanan sendmail terhadap 
masalah-masalah keamanan sangat besar. 
Hal ini tercermin dari sekian banyak patch 
untuk mengatasinya. 


INFoLINUX OKTOBER 2003 37 


Membangun Mail Server 





qmail 


Ingin tahu mail server yang banyak dipakai 
oleh penyedia layanan web hosting? Atau 
server-server yang mempunyai beban berat 
dengan puluhan ribu user sebut saja qmail. 

qmail bukan Qmail atau OMail adalah 
Mail transfer agent yang dibuat D.J. 
Bernstein. Seorang ahli matematika dari 
University Illinois di Chicago. qmail dan 
software semacam djbdns ditulis saat 
beliau tidak sedang mengajar. 

Versi beta qmail dirilis sekitar tahun 1996 
pada bulan januari. Tujuh bulan kemudian, 
tepatnya bulan Agustus versi gamma diuji 
coba. Versi resmi dengan nomor 1.00 
diumumkan pada bulan Februari 1997. 
Sampai sekarang versi qmail adalah 1.03. 

Pada tahun 2001 saja sudah terdapat 
700 ribu SMTP server yang memakai 
qmail. Dan jumlah ini masih terus 
bertambah. Pemakai qmail kebanyakan 
adalah para penyedia jasa web hosting dan 
institusi-institusi yang memerlukan mailing 
list dengan beban yang sangat besar. 
Karena qmail mempunyai fitur kemudahan 
membuat virtual host dan mampu 
menangani beban yang sangat besar. 

qmail dideskripsikan oleh pembuatnya 
sebagai sebuah MTA yang aman, reliabel, 
efisien dan sederhana. la didesain untuk 
berjalan di mesin-mesin dengan sistem 
operasi *nix., tentu saja termasuk di 
dalamnya Linux. Menurut hasil survai 
terakhir qmail menduduki peringkat ketiga 
di bawah sendmail jika dipandang dari 
jumlah pengguna. 

Menurut Bernstein, keamanan sebuah 
mail server adalah sebuah keharusan bukan 
lagi hanya sekadar tujuan. Masih menurut 
beliau sebuah mail server tidak boleh 
kehilangan data, sekali e-mail telah diterima 
dan belum dikirimkan. Cara penyimpanan e- 
mail pada MTA seperti sendmail masih 
membuka celah kemungkinan rusak atau 
hilangnya e-mail, maka Bernstein 
menciptakan jenis mailbox baru yang 
disebut dengan Maildir. Kalau sendmail 
menyimpan seluruh e-mail dalam sebuah 
file yang selalu membengkak setiap e-mail 
diterima, model mailbox baru ini akan 
menyimpan e-mail sebagai file-file yang 


38 InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





terpisah. Sehingga apabila terjadi kerusakan 
pada salah satu e-mail karena berbagai 
sebab tidak akan membuat kita kehilangan 
e-mail yang lain. Selain itu, keuntungan 
Maildir ini adalah sangat mudah 
menggunakan NFS untuk menyimpan e- 
mail-e-mail ke komputer yang lain. 

Efisiennya sifat e-mail ditujukkan pada 
kemampuan mengirim e-mail sekitar 200 
ribu per hari pada komputer Pentium dengan 
sistem operasi BSD. Meski pengiriman e-mail 
ke domain atau host yang lain dibatasi oleh 
kecepatan resolusi DNS. 

Untuk menangani mailing list, gmail 
menggunakan mekanisme forwarding e- 
mail yang sederhana ditambahkan ukuran 
gmail yang kecil menjadikan gmail sebuah 
MTA yang sederhana. 

Jika dilihat dari sudut pandang kemudahan 
proses migrasi dari sendmail, maka qmail 
masih kalah dibandingkan dengan postfix, 
karena dukungan terhadap file .forward masih 
diperlukan program tambahan. Ini tidak 
diperlukan jika kita memakai postfix. 

Beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh 
gmail yang bisa disebutkan di sini adalah 
kemudahan membuat mailing list bagi user di 
gmail. Ini disebabkan tidak diperlukan campur 
tangan administrator jika user ingin membuat 
milis sendiri. gmail mamapu mengonversi 
alamat e-mail menjadi standar RFC822. 
Panjang header e-mail hanya dibatasi oleh 
besarnya memory. Dalam proses pengiriman 
gmail mampu melakukan masguerading 
nama host dan user. SMTP server gmail 
sesuai dengan standar RFC yang berlaku. 
Selain itu, gmail juga bisa melakukan kontrol 
terhadap host yang akan di-relay termasuk 
menulis ulang pesan yang diterima. 

Untuk menemukan lubang keamanan 
yang terjadi pada gmail, Bernstein pada tahun 
1997 menawarkan hadiah sebesar US$500. 
Ternyata tidak ada yang bisa menemukan. 
Aksi ini juga diikuti oleh sebuah organisasi 
pengguna gmail yang menawarkan hadiah 
sebesar US$1000. Setelah setahun tidak ada 
yang berhasil menunjukkan kelemahan 
keamanan gmail uang ini disumbangkan ke 
Free Software Foundation. 

Implementasi keamanan pada gmail 
memperhatikan kesalahan yang terjadi pada 
sendmail yang terlalu banyak lubang 
keamanan. Misalnya server tidak boleh 
dijalankan oleh root. Mengurangi sedikit 


www.infolinux.web.id 


mungkin progam yang mempunyai atribut 
setuid dan sebagainya. 

Yang agak sedikit menghambat perkem- 
bangan distribusi qmail pengembangannya 
yang tersentral pada D.J. Bernstein. 
Kemudian syarat-syarat yang ditentukan 
untuk didistribusikan dalam bentuk binary 
dan penyebaran versi modifikasi. Mungkin ini 
yang menyebabkan tidak ada yang 
mendistribusikan qmail dalam bentuk paket 
binary. Nyaris proses instalasi qmail selalu 
dilakukan dari kode sumber, sehingga sekilas 
sulit untuk menjalankan qmail. Bahkan 
aktivis Free Software Foundation 
menganggap qmail bukan free software 
meskipun kodenya dibuka untuk umum. 

Software-software pendukung qmail 
sangat banyak. Misalnya vpopmail untuk 
mempermudah membuat sebuah server 
yang melayani banyak domain dengan 
fasilitas virtual domain. Paket lain untuk 
melakukan administrasi mail server dengan 
qmail adalah webmin dan qmailadmin. 
Beberapa aplikasi webmail bisa berjalan 
dengan qmail, misalnya sqwebmail dan 
squiremail. Untuk membuat milis akan lebih 
mudah jika Anda menggunakan ezmlm dan 
ezmlm-idx. 

Tidak lupa yang harus disebutkan di sini 
adalah fitur-fitur tambahan yang ada untuk 
qmail biasanya tersedia dalam bentuk 
patch. Dukungan untuk otentifikasi ke 
server LDAP atau dukungan terhadap TLS 
tersedia dalam bentuk patch. Kadang- 
kadang patch-patch yang ada tidak bisa 
saling bekerja sama. 


Mencoba qmail 

D.J. Bernstein menganjurkan qmail 
digunakan dengan paket program 
daemontools dan ucspi-tcpi. Jadi dua 
software ini juga harus diinstal untuk 
menjalankan qmail. 


Instalasi daemontools 

Ikuti langkah-langkah berikut untuk 

menginstalasi paket program daemontools 

secara manual: 

@ Download file dan simpan di direktori / 
usr/local/src/, dari uri: http://cr.yp.to/ 
daemontoo1s/daemontools-O. 76.tar.gz 

@ Buat direktori /package/ 

# mkdir -p /package 
# chmod 1755 /package 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





@ Urai file paket program dalam direktori / 
package/ 
# cd /package/ 
# tar xzvf /usn/local/src/daemontools- 
0.76.tar.gz 


@ Kompilasi dan setup daemontools 
# cd admin/daemontools-0.76/ 
# package/install 


Proses setup akan membuat direktori / 
service/ dan /command/. Pada file /etc/ 
inittab akan ditambahkan: 

SV: 123456: respawn: /command/ 
svscanboot 


Berikan perintah: 'telinit q' agar program 
init membaca ulang konfigurasinya. 


Instalasi ucspi-tcp 

Paket program ucspr-tcp terdiri dari 
program server dan beberapa program 
aplikasi kecil lainnya. Paket progam ini 
berfungsi untuk membangun aplikasi client- 
server. Sekadar Anda tahu saja, UCSPI 
sendiri adalah kependekan dari UNIX Client- 
Server Program Interface. 

Paket software ini bisa menggantikan 
posisi inetd/xinetd yang biasanya dijadikan 
komponen standar dalam semua distribusi 
Linux. Karena ucspi-tcp mempunyai 
kelebihan dibandingkan dengan inetd/ 
xinetd, salah satu di antaranya adalah 
proses koneksi yang terjadi bersamaan bisa 
dibatasi dengan jumlah tertentu. Kelebihan 
lain bisa Anda lihat di situs resmi gmail 
http://cr.yp.to. 

Untuk menginstalasi paket ucspi-tcp 
sangat mudah meskipun dilakukan secara 
manual. Ikuti langkah berikut untuk 
mengerjakan proses instalasi: 

@ Download program dari uri: http:// 
cr.yp.to/ucspi-tcp/ucspi-tcp-0.88.tar.gz 
@ Salin ke direktori /usr/local/src/ 
# cp ucspi-tcp-0.88.tar.gz /usr/local/src/ 


@ Urai file 
# cd /usr/local/src/ 
# tar -xzvf ucspi-tcp-0.88.tar.gz 


@ Kompilasi dan setup paket program 
# cd ucspi-tcp-0.88 
# make 
# make setup check 


Instalasi checkpassword 
Proses otentifikasi untuk protokol pop3 
pada paket gmail standar dipakai program 
checkpassword. Program ini akan 
menerima masukan dari program gmail- 
popup, yang terdapat dalam paket qmail. 
Jika proses otentifikasi berhasil akan 
dijalankan program gmail-pop3d yang 
terdapat dalam paket gmail juga. 

Proses instalasi checkpassword secara 
manual cukup mudah, lakukan langkah- 
langkah berikut: 

@ Download file dan simpan di /usr/local/ 
src/ dari uri: http//cr.yp.to/checkpwd/ 
checkpassword-O.90.tar.gz 

€ Uraikan file dengan perintah 
# cd /usr/local/src 
# tar xzvf checkpassword-0.90.tar.gz 


@ Kompilasi dan setup dengan perintah 
# cd checkpassword-0.90 
# make 
# make setup check 


Tunggu sesaat sampai program selesai 
diinstal. Setelah proses instalasi selesai, file 
checkpassword akan diletakkan dalam 
direktori /bin/. Jika Anda ingin mengubah 
letak program ini file conf-home harus diedit 
sesuai keinginan Anda. 


Instalasi gmail 

Setelah instalasi program-progam 
pendukung server selesai kita siap 
menginstalasi gmail. Proses instalasi tidak 
terlalu sulit jika sistem Anda telah 
terinstal paket paket progam develop- 
ment yang lengkap, jaringan yang 
fungsional, dan DNS server yang telah 
berjalan dengan baik. 

Tahapan-tahapan berikut akan 
menjelaskan kepada Anda proses instalasi 
gmail secara manual: 

@ Download file dan simpan di /usr/local/ 
src/ dari uri: http://cr.yp.to/software/ 
gmail-1.03.tar.gz 


@ Uraikan file dengan perintah 
# cd /usr/local/src 
# tar xzvf gmail-1.03.tar.gz 


@ Membuat direktori /var/gmail untuk root 


direktori gmail 
# mkdir /var/gmail 


www.infolinux.web.id 


Membangun Mail Server 





€ Siapkan user-user dan group-group 
untuk menjalankan server qmail. Hal ini 
perlu karena keamanan qmail salah 
satunya bergantung kepada ini. 
# groupadd nofiles 
# groupadd gmail 
# useradd -g nofiles -d /var/gmail/alias 
alias 
# useradd -g nofiles -d /var/qmail gmaild 
# useradd -g nofiles -d /var/qmail gmaill 
# useradd -g nofiles -d /var/qmail qmailp 
# useradd -g gmail -d /var/qmail gmailg 
# useradd -g gmail -d /var/gmail gmailr 
# useradd -g gmail -d /var/gmail gmails 
: Kompilasi program dengan perintah 
# cd gmail-1.03 
# make setup check 


@ Dengan asumsi hostname dan DNS 
server sudah diset dengan benar, 
jalankan perintah 
# .Iconfig 


hasil dari perintah di atas kurang lebih, 
Your hostname is mail. 

Your host's fully gualified name in DNS 
is mail.openware.or.id. 

Putting mail.openware.or.id into control/ 
me... 

Putting openware.or.id into control/ 
defaultdomain... 

Putting or.id into control/plusdomain... 


Checking local IP addresses: 
127.0.0.1: Adding localhost to control/ 
locals... 

192.168.1.20: Adding 
salma.salman.or.id to control/locals... 
202.159.11.157: Adding 
mail.openware.or.id to control/locals... 


If there are any other domain names 
that point to you, 

you will have to add them to /var/gmail/ 
control/locals. 

You don't have to worry about aliases, 
i.e., domains with CNAME records. 


Copying /var/gmail/control/locals to /var/ 
gmail/control/rcpthosts... 

Now gmail will refuse to accept SMTP 

messages except to those hosts. 

Make sure to change rcpthosts if you add 
hosts to locals or virtualdomains! 


InoLINUX OKTOBER 2003 39 





Membangun Mail Server 


Jika skrip tidak menemukan hostname 
anda dari DNS, maka Anda harus 
memakai perintah: 

# .Iconfig-fast hostname 


hostname harus Anda ganti dengan 
nama komputer Anda. Misalnya, 
mail.openware.or.id. 


@ Buat file untuk forward alamat e-mail 
standar 
# (cd - alias; touch .gmail-postmaster 
.gmail-mailer-daemon .gmail-root) 
# chmod 644 - alias/.qmail* 


@ Buat skrip /var/qmail/rc dengan editor 
kesukaan Anda. Isi file adalah sebagai 
berikut 
#!/bin/sh 
# $id: qmail.rc,v 1.1.1.1 2003/06/15 
07:41:51 salmanas Exp $ 
# 

# Salman AS 
# http://www.salman.or.id 
# 


exec env - PATH-"/var/gmail/ 
bin: $SPATH” | 
gmail-start ./Maildir/ 


Dalam skrip ini format penyimpanan e- 
mail yang dipakai adalah format Maildir. 
Artinya user akan menerima e-mail mereka 
dalam direktori Maildir di home direktori 
mereka masing-masing. Direktori ini bisa 
dibuat oleh masing-masing user dengan 
perintah: 
$ /var/gmail/bin/maildirmake Maildir 


Atau Anda, sebagai administrator sistem, 
juga bisa membuat direktori Maildir ini di 
template home direktori, sehingga setiap 
user baru yang ditambahkan akan langsung 
dibuatkan direktori ini. Jalankan perintah: 

# Ivar/gmail/bin/maildirmake /etc/skel/Maildir 


Sampai di sini instalasi gmail sudah 
selesai, tapi belum fungsional karena kita 
harus menjalankan gmail dengan tcpserver 
dan svscan yang terdapat dalam paket 
ucspi-tcp dan daemontools. Untuk 
menjalankan layanan pop3 akan dipakai 
paket checkpassword untuk proses 
otentifikasi. 


40  InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Menjalankan gmail 

Semua paket yang diperlukan untuk 
menjalankan server gmail sudah terinstal dan 
bisa dipakai, tapi masing-masing masih belum 
bisa bekerja bersama untuk berjalan sebagai 
mail server yang sesungguhnya. Bagian ini 
akan menjelaskan kepada Anda bagaimana 
mengintegrasikan semua program tersebut. 

Daemontools akan menjalankan skrip- 
skrip yang diletakkan di dalam direktori / 
service. Untuk mempermudah kita akan 
menyiapkan direktori khusus untuk gmail, 
dan nanti hanya perlu membuatkan /ink ke 
direktori /service. 

Langkah yang perlu dikerjakan untuk 
menjalankan gmail dengan daemontools: 
@ Membuat direktori untuk menjalankan 

service gmail dengan daemontools 

# mkdir -p /var/gmail/supervise/gmail- 

send/log 

# mkdir -p /var/gmail/supervise/gmail- 

smtpd/log 

# mkdir -p /var/gmail/supervise/gmail- 

pop3d/log 


dengan tiga perintah ini akan dibuat 
direktori untuk meletakkan skrip-skrip 
yang diperlukan. 


@ Siapkan direktori untuk file-file log 


# mkdir -p /var/log/gmail/smtpd 

# mkdir -p /var/log/gmail/pop3d 

# chown gmaill /var/log/gmail /var/log/ 
gmail/smtpd /var/log/gmail/pop3d 


@ Buat skrip-skrip server untuk gmail-send 


dan program /og-nya. 

# vi Ivar/gmail/supervise/gmail-send/run 
# vi /var/gmail/supervise/gmail-send/ 
log/run 


Isi file run dalam direktori /var/gmail/ 
supervise/gmail-send/ ini adalah sebagai 
berikut: 

#!/bin/sh 

# $id: gmail-send.run,v 1.1.1.1 2003/ 
06/15 07:41:51 salmanas Exp $ 

# 

# Skrip untuk menjalankan program 
gmail-send 

# Salman AS 

# http://www.salman.or.id/ 

# 


exec /var/gmail/rc 


www.infolinux.web.id 


Sedangkan skrip program run dalam 
direktori /var/qmail/supervise/qmail-send/ 
log/ adalah 

#!/bin/sh 

# $id: qmail-send-log.run,v 1.1.1.1 
2003/06/15 07:41:51 salmanas Exp $ 
# 

# Skrip untuk menjalankan program 
multilog bagi gmail-send 

# Salman AS 

# http://www.salman.or.id/ 

# 


exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill | 
lusr/local/bin/multilog t /var/log/qmail 


Buat skrip-skrip server untuk qmail- 
smtpd 

# vi |var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run 
# vi Ivar/gmail/supervise/gmail-smtpd/ 
log/run 


Isi file run dalam direktori masing-masing 
adalah, 

#!/bin/sh 

# $ld: qmail-smtpd.run,v 1.1.1.1 2003/ 
06/15 07:41:51 salmanas Exp $ 

# 

# Skrip untuk menjalankan program 
gmail-smtpd 

# Salman AS 

# http://www.salman.or.id/ 

# 


OMAILDUID - 'id -u qmaild' 
NOFILESGID - 'id -g qmaild' 
MAXSMTPD - 'cat /var/qmail/control/ 
concurrencyincoming' 
if | -z “SOMAILDUID” -o -z 
"$NOFILESGID" -o -z "s MAXSMTPD" |; 
then 

echo OMAILDUID, NOFILESGID, or 
MAXSMTPD is unset in 

echo /var/qmail/supervise/qmail- 
smtpd/run 

exit 1 
fi 
exec /usr/local/bin/softlimit -m 
2000000 | 

lusr/local/bin/tcpserver -v -R -I 0 -x / 
etc/tcp.smtp.cdb | 

-c “$MAXSMTPD” -u “$QMAILDUID” 
-g “$NOFILESGID” 0 smtp \ 

lvar/qmail/bin/qmail-smtpd 2» &1 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





dan 

#!/bin/sh 

# $id: qmail-smtpd-log.run,v 1.1.1.1 
2003/06/15 07:41:51 salmanas Exp $ 
# 

# Skrip untuk menjalankan program 
multilog bagi qmail-smtpd 

# Salman AS 

# http://www.salman.or.id/ 

# 


exec /usr/local/bin/setuidgid gmaill | 
lusr/local/bin/multilog t /var/log/gmail/ 
smtpd 


Buat skrip-skrip server untuk gmail-pop3d 
# vi /var/gmail/supervise/gmail-pop3d/run 
# vi /var/gmail/supervise/gmail-pop3d/ 
log/run 


Isi file run dalam direktori masing-masing 
adalah, 

#!/bin/sh 

# $id: qmail-pop3d.run,v 1.1.1.1 2003/ 
06/15 07:41:51 salmanas Exp $ 

# 

# Skrip untuk menjalankan program 
qmail-pop3d 

# Salman AS 

# http://www.salman.or.id/ 

# 


exec /usr/local/bin/softlimit -m 
2000000 | 

lusr/local/bin/tcpserver -v -R -H -1 0 0 
110 1 

Ivar/gmail/bin/gmail-popup 
'hostname -f' | 

lbin/checkpassword /var/qmail/bin/ 
qmail-pop3d Maildir 2» &1 
dan 
#!/bin/sh 
# $id: gmail-pop3d-log.run,v 1.1.1.1 
2003/06/15 07:41:51 salmanas Exp $ 
# 
# Skrip untuk menjalankan program 
multilog bagi gmail-pop3d 
# Salman AS 
# http://www.salman.or.id/ 
# 


exec /usr/local/bin/setuidgid gmaill | 
lusr/local/bin/multilog t /var/log/gmail/ 
pop3d 


@ Mengubah hak akses terhadap skrip- 
skrip yang telah dibuat supaya bisa 
dijalankan, 

# chmod 755 /var/gmail/supervise/ 
gmail-send/run 

# chmod 755 /var/gmail/supervise/ 
gmail-send/log/run 

# chmod 755 /var/gmail/supervise/ 
gmail-smtpd/run 

# chmod 755 /var/gmail/supervise/ 
gmail-smtpd/log/run 

# chmod 755 /var/gmail/supervise/ 
gmail-pop3d/run 

# chmod 755 /var/gmail/supervise/ 
gmail-pop3d/log/run 


@ Menyiapkan file data yang diperlukan 
skrip run dalam direktori /var/gmail/ 
supervise/gmail-smtpd/ untuk 
menentukan jumlah e-mail yang boleh 
ditangani pada saat yang bersamaan. 
File ini diletakkan dalam direktori /var/ 
gmail/control/ dan diberi nama 
concurrencyincoming. 

# echo 20 > /var/qmail/control/ 
concurrencyincoming 
# chmod 644 /var/gmail/control/ 
concurrencyincoming 


@ Membuat file yang berisi data host-host 
yang akan di-relay oleh program gmail- 
smtpd. Data ini diperlukan oleh program 
tcpserver untuk menolak setiap 
permintaan dari komputer yang tidak 
terdaftar. 

# echo '127.:allow, RELAYCLIENT - ""' 
>> letc/tcp.smtp 

# echo '192.168.1.:allow, 
RELAYCLIENT-2""'»» /etc/tcp.smtp 
# tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/ 
tcp.smtp.tmp « /etc/tcp.smtp 

# chmod 644 /etc/tcp.smtp.cdb 


Dengan isi file /etc/tcp.smtp seperti ini, 
maka program tcpserver hanya akan 
mengizinkan akses dari komputer 
dengan nomor IP 127.* dan 
192.168.1.*. Apabila klien yang sesuai 
dengan aturan ini mengakses server 
smtp, maka tcpserver akan 
menambahkan variabel lingkungan 
RELAYCLIENT. Jika gmail menerima 
variabel ini maka ia akan menerima relay 
dari host yang sedang terkoneksi. 


www.infolinux.web.id 





Membangun Mail Server 


€ langkah terakhir yang harus dilakukan 
supaya server qmail berjalan adalah 
dengan membuat softlink dari direktori 
yang berisi skrip-skrip yang telah kita 
buat sebelumnya. 
# In -s /var/gmail/supervise/gmail-send/ / 
service/ 
# In -s /var/gmail/supervise/gmail-smtpd/ 
Iservice/ 
# In -s /var/gmail/supervise/gmail-pop3d/ 
Iservice/ 


Tunggu beberapa saat, seharusnya server 
gmail sudah berjalan. Jika sejauh ini lancar 
maka selamat! Anda sudah mempunyai 
server mail yang berjalan dengan baik. Tapi 
apakah benar? Kita perlu buktikan hal ini. 


Menguji hasil instalasi 
Jalankan perintah di bawah ini untuk 
melihat status proses dari mail server 
# ps axf 


Cuplikan sebagian dari hasil perintah 
tersebut adalah, 

Ibin/sh /command/svscanboot 

| svscan /service 

| V supervise qmail-send 
| V qmail-send 
| | gmail-Ispawn ./Maildir/ 
| | qmail-rspawn 
| | qmail-clean 
| supervise log 

| | V lusr/local/bin/multilog t /var/log/ 
qmail 

| V supervise qmail-smtpd 

| | V Jusr/local/bin/tcpserver -v -R -I O - 
x letc/tcp.smtp.cdb 

| V supervise log 

| | V lusr/local/bin/multilog t /var/log/ 
qmail/smtpd 

| V supervise qmail-pop3d 

| | A /usr/local/bin/tcpserver -v -R -H -l 
00 110 

| V supervise log 

| | /usr/local/bin/multilog t /var/log/ 
gmail/pop3d 

| readproctitle service errors: .............. 


Di sini tampak bahwa service-service 
untuk mengirim dan menerima email sudah 
aktif. Demikian juga layanan pop3. Semua 
berjalan bersama dengan layanan log 
masing-masing. 


InoLINUX OKTOBER 2003 4l 


Membangun Mail Server 





Dari informasi tersebut, bisa juga kita 
ketahui bahwa semua service dijalankan 
oleh program yang bernama supervise. 

Anda juga bisa menggunakan program 
svstat, untuk melihat status proses masing- 
masing daemon. 

# svstat /service/qmail-* 


hasil perintah tersebut kurang lebih, 
Iservice/qmail-pop3d: up (pid 145) 1969 
seconds 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Iservice/gmail-send: up (pid 146) 1969 
seconds 
Iservice/gmail-smtpd: up (pid 139) 1970 
seconds 


Selain dengan melihat proses status, 
kita juga bisa menguji coba dengan 
memanfatkan program telnet memakai 
protokol smtp dan pop seperti yang 
dicontohkan pada pembahasan postfix. 
Selamat mencoba. 


Membanding-bandingkan 


Sendmail, gmail, dan postfix 


Membandingkan seringkali menjadi hal 
yang sangat sulit. Tidak semua fitur yang 
kita inginkan bisa didapatkan dari satu 
MTA. Tapi itu adalah kenyataan yang harus 
kita terima. Karena tidak mungkin semua 
keinginan kita bisa terpenuhi. Yang bisa kita 
usahakan adalah kita bisa menemukan 
sebuah MTA yang memenuhi sebagian 
besar fasilitas yang kita perlukan. Dengan 
begitu, semakin sedikit usaha yang 
diperlukan jika ingin menambahkan 
kemampuan terhadapa pilihan kita. Dalam 
bagian ini, akan kita lihat bagaimana tiga 
mail Server yang telah kita lihat satu per 
satu dijajarkan dalam satu barisan untuk 
melihat perbedaannya satu dengan yang 
lain. Tidak ada maksud saya untuk 
mendikte Anda memilih salah satu di 
antaranya. Harapan saya hanyalah Anda 
bisa menentukan pilihan. Terutama Anda 
yang baru masuk ke dunia open source 
setelah sekian lama terkungkung dalam 
software tertutup yang semakin 
membutakan. 

Bagian-bagian yang dibandingkan dalam 
tulisan ini tidaklah mewakili semua fitur 
yang ada. Bagian yang diambil adalah yang 
menurut saya sering dibutuhkan atau 
ditanyakan dalam milis. 


> Arsitektur 

Dari tiga MTA yang telah kita bahas, dua di 
antaranya mempunyai ide desain yang sama 
yaitu qmail dan postfix. Desain modular 


42 InroLINUX OKTOBER 2003 


yang dipakai merupakan salah satu kunci 
keamanan yang diterapkan. Ini bisa 
dimaklumi karena kelahiran keduanya 
dibidani oleh ahli-ahli keamanan komputer. 
Dalam arsitektur seperti ini, tugas yang 
berbeda dilakukan oleh program yang 
berbeda pula. Sebagai contoh program yang 
berperan sebagai server smtp dan klien smtp 
dilayani terpisah oleh program yang berbeda. 
Masing-masing bagian didesain untuk tidak 
begitu saja saling mempercayai, dalam artian 
satu bagian tidak boleh mengasumsikan 
bagian lain melakukan tugas yang sesuai 
dengan fungsinya. Di gmail, program- 
program kecil ini dijalankan oleh tujuh user 
yang berbeda-beda. Dan hanya dua program 
yang dijalankan oleh root, yaitu gmail-start 
dan qmail-Ispawn. Sedangkan Postfix hanya 
menggunakan satu user untuk menjalankan 
service-nya. 

Yang berbeda dari segi ini adalah 
sendmail yang berarsitektur monolitik. 
Arsitektur ini menggabungkan semua 
fungsi sebuah MTA dalam satu program 
besar. Jadi sekali program ini dapat diakali 
maka akibatnya akan sangat fatal, apalagi 
jika program ini dijalankan oleh root. 
Kelemahan lain arsitektur monolitik adalah 
kecepatan terhadap beban yang besar. 


> Instalasi 

Proses instalasi sebenarnya tidak terkait 
langsung dengan unjuk kerja. Akan tetapi 
sebagai user, tentu saja kita ingin proses 


www.infolinux.web.id 


Ew Merta 
. Ele Edi Yew Qo Bookmarks Tools Window Help 











2 Konfigurasi gmail dengan webmin 


instalasi bisa dilakukan dengan mudah dan 
cepat. Pada dasarnya, tidak ada satupun 
dari tiga MTA ini yang mempunyai cara 
Instalasi dari kode sumber yang sama 
dengan program-program open source pada 
umumnya. Yaitu tiga langkah sakti 
configure, make, make install. 

Paket-paket binary sudah tersedia untuk 
semua MTA tersebut baik dalam bentuk 
rpm maupun deb. Mungkin yang agak sulit 
berkembang dari sudut pandang ini adalah 
gmail. Karena pembuatnya memberi 
batasan-batasan terhadap distribusi file-file 
binary. 


> Konfigurasi 

Salah satu kunci yang menarik bagi pemakai 
adalah kemudahan konfigurasi. Menurut 
pengamatan saya, konfigurasi yang paling 
mudah adalah postfix diikuti oleh gmail dan 
terakhir adalah sendmail. Postfix meletakkan 
file-file konfigurasinya di direktori /etc/ 
postfix, sendmail di /etc/mail, dan gmail di / 
var/qmail/control. Bahkan terdapat lelucon 
konfigurasi sendmail seperti karakter yang 
dikirimkan dalam proses koneksi modem, 
karena sulitnya memahami konfigurasi 
sendmail. Ini dipermudah dengan bantuan 
skrip konfigurasi. 

Postfix dan sendmail meletakkan 
konfigurasinya dalam satu file. Sedangkan 
gmail dalam satu direktori. Mungkin ini 
agak sedikit membingungkan. Akan lebih 
baik dengan contoh. Katakanlah kita akan 
menentukan nama-nama host yang 
dianggap lokal oleh mail server dan nama 
domain yang akan ditambahkan pada email 
yang hanya disebutkan username-nya saja. 
Pada postfix ini dimasukkan dalam 
konfigurasi main.cf, sedangkan pada gmail 
diletakkan pada file locals dan default 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





domain yang terletak di direktori /var/qmail/ 
control/. 


> Antispam 

Ketiga MTA kurang lebih mempunyai 
kemampuan yang sama. Hanya cara 
implementasinya bervariasi. 


> Jenis mailbox 

Memang jenis mailbox bergantung kepada 
mailer lokal, yang disebut MDA (Mail Delivery 
Agent) atau LDA (Local Delivery Agent). 
Sendmail tidak menyediakan LDA sendiri 
tetapi memakai program procmail. Dengan 
demikian, secara default sendmail hanya 
mendukung satu jenis mailbox saja yaitu 
masing-masing user dalam sistem 
mempunyai file dalam direktori /var/spool/ 
mail. Nama file tersebut sama dengan nama 
user. Sedangkan postfix mempunyai program 
bernama local, yang mendukung juga mailbox 
bawaan gmail, Maildir. Di lingkungan gmail 
peran LDA dilakukan oleh gmai-ocal. 


> Virtual domain/host 

Sendmail dan postfix memberikan fungsi 
virtual domain dengan proses translasi 
dengan tabel /ookup. Sedangkan qmail 
mempunyai aturan yang tidak memerlukan 
tabel translasi. 


> Kecepatan 

Dari desain umum ketiga MTA, sekilas bisa 
diambil kesimpulan yang tercepat adalah 
postfix dan nomor akhir dalam masalah 
kecepatan adalah sendmail. Prediksi ini 
dibuktikan dengan berbagai benchmark 
yang dilakukan oleh beberapa orang. Salah 
satunya bisa Anda lihat di http://www-dt.e- 
technik.uni-dortmund.de/ ~ ma/postfix/ 
bench2.html dan http://www-dt.e- 
technik.uni-dortmund.de/ ~ ma/postfix/ 
vsqmalil.htmfl. 


> Keamanan 

Postfix dan gmail dalam bidang ini bersaing 
ketat. Keduanya menggunakan user yang 
tidak mempunyai privilege yang berlebih 
untuk menjalankan service-nya. Bahkan 
postfix bisa dijalankan dengan chroot-jail. 


> Software pendukung 
Software untuk administrasi webmin sudah 
mendukung ketiganya. Ada tambahan 


untuk postfix adalah program yang 
bernama teguila. Sedang untuk gmail ada 
gmailadmin dan vmailmgr. Masing-masing 
MTA sudah didukung oleh webmail yang 
ada di pasaran open source. Untuk aplikasi 
milis bisa digunakan ezmlm, ezmlm-idx, 
majordomo, mailman, dan yang lainnya. 
Tinggal sesuaikan dengan MTA yang 
dipilih. 


> Lisensi 

Lisensi postfix dan sendmail adalah GPL, 
meskipun sendmail mempunyai versi yang 
komersial. Sedangkan lisensi gmail kurang 
begitu jelas, yang jelas gmail juga open 
source. 


> Pengembangan 

Pengembangan masing-masing MTA 
berpusat pada penciptanya, gmail pada D.J. 
Bernstein, postfix pada Wietse Venema, dan 
senmail pada Eric Allman. Akan tetapi 
menurut saya, yang paling terbuka dalam 
pengembangan adalah postfix. Fitur-fitur 
baru mudah diakomodasi oleh postfix. 
Sedangkan gmail sangat sulit sekali. Bahkan 
untuk implementasi otentifikasi dengan 


LDAP kita harus melakukan patch pada kode 


sumber gmail. Prediksi penulis, postfix akan 
mengalami percepatan yang paling besar. 
gmail mempunyai pendukung yang setia 
yang rata-rata mengerti sistem dan 
melakukan kontribusi yang signifikan, tetapi 
kontribusi tidak dimasukkan dalam distribusi 
resmi gmail. Selain itu Bernstein, menurut 
saya, sangat membatasi distribusi program 
yang dibuatnya. 


Sebagian keunggulan dan kelemahan 
telah dijabarkan di sini, tapi tentu saja 
informasi lebih detail bisa didapatkan dari 
dokumentasi masing-masing MTA. Seperti 
paket-paket open source yang lain, MTA 
pun selalu mengalami perkembangan. 
Selalu rujuklah dokumentasi tersebut untuk 
mendapatkan informasi yang aktual, 
misalnya file Changelog pada masing- 
masing paket. Tulisan ini dimaksudkan 
supaya para pembaca mempunyai 
gambaran sekilas sehingga bisa 
mengimbang-imbang untuk memilih. 
Penulis berusaha setepat mungkin merujuk 
sumber-sumber yang ada. Pada akhirnya 
selamat mencoba dan memilih! 


www.infolinux.web.id 





Membangun Mail Server 


GudangLinux 


Bila Anda Butuh Linux 





hadir 


dalam pameran: 


INDO TECH 
1-50ktober 2003 


Jakarta Convention Center 


bersama: 


:eeradnet 


Smart & Easy Internet 
everyone 
www.rad.net.id 






BALAI SIDANG: 
Hall B12 - A3 


Gerbang:Linux 
Portal Linux Indonesia 


http://www.gerbanglinux.com 


InoLINUX OKTOBER 2003 43 


Linux dalam Dunia Kerja 









Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





ERP Berbasis Linux Guna 
Reduction Cost 





Mungkin kultur Jerman sudah melekat di salah satu pendiri netpolitan, 
sehingga dia dengan yakin menggunakan produk open source buat 


produknya. 


eperti sama-sama kita ketahui, 

Jerman, salah satu negara yang 

komit menggunakan aplikasi- 
aplikasi open source (Linux). Sampai- 
sampai petinggi-petinggi Microsoft sulit 
memasarkan produknya di negara tersebut. 
Salah satu cerita yang cukup menohok 
Microsoft, di Munchen, salah satu kota 
terkaya di Jerman, mempermasalahkan 
besarnya lisensi yang dikutip Microsoft 
untuk setiap produknya. Kalau sudah 
begitu, bagaimana dengan kota-kota yang 
pendapatannya masih di bawah Munchen. 
Tentu pilihan utama jatuh ke produk atau 
aplikasi open source. 

Dan mungkin itu juga yang membuat 
Direktur netpolitan, Wisman Tjiardy, 
memutuskan untuk menggunakan produk 
open source sebagai platform produknya. 
Untuk diketahui, Wisman sempat 
melakukan studi dan bekerja di Jerman 
beberapa tahun. Uniknya, latar belakang 
Wisman bukan dari dunia TI, tetapi 
arsitektur. Dan untuk mengorek informasi 
lebih lanjut mengenai hal itu, kami pun 
membuat janji wawancara di sebuah hotel 
di bilangan Mangga Dua dan di kantor 
pusat Century21 di daerah barat Jakarta. 





Centang 





e 





Santun 421 utazyatad 242524 & E | 


& Century21 Board 
rj Aktivitas Ka 


a. 


Wisman didampingi oleh Project 
Manager Quality Control netpolitan, DM 
Doni Padmadi dan System Analyst 
netpolitan Eko Purwoko. Wawancara kedua 
kami lakukan dengan pihak Century21 
yang diwakili oleh IT & Communication 
Ass. Manager Century21, Andri 
Witjaksono. Karena kebetulan Business 
Development Century21, Lily Purnomo, 
waktu itu sedang cuti. Untuk diketahui, 
awal pengembangan sistem ERP di 
Century21 dilakukan Lily dengan pihak 
netpolitan. 

Mengenai netpolitan, Wisman bercerita 
bahwa sebelum netpolitan berdiri Wisman 
beserta kedua rekannya mengalami 
kebingungan mengenai lokasi kantor 
netpolitan. Karena kapasitas Wisman di 
Jerman sebagai orang asing, Januari 2001 
akhirnya netpolitan resmi beroperasi di 
Indonesia. Lokasi pilihan netpolitan di 
Indonesia ada di BSD, Serpong , di mana 
di sana terdapat banyak orang Jerman. 

Salah satu alasan netpolitan didirikan 
adalah karena keinginan Wisman dan kedua 
rekannya mengembangkan sebuah produk. 
“netpolitan didirikan karena kita ingin 
membuat sebuah produk yang 








m 
` 


2 Beginilah dua contoh tampilan dari sistem ERP buatan netpolitan 


44 InroLINUX OKTOBER 2003 


www.infolinux.web.id 


rod System. 


Gemurya 


P 





Century 


Indonesia 
^H "M r 





memungkinkan membantu kelancaran 
proses bisnis," kata Wisman. Berjalannya 
waktu, tambah lelaki berlatar belakang 
pendidikan Arsitektur itu, karena tekanan 
ekonomi, sebagai perusahaan baru, 
produknya belum jadi, akhirnya kita 
berkembang menjadi tiga divisi, yaitu 
business solution, content management, 
dan media advertising. 


Produk netpolitan 
Produk netpolitan pertama berbasis Java 
hasil buah tangan Marco Pesarese (rekanan 
Wisman). Karena masalah pribadi, Marco 
memutuskan untuk pulang ke Jerman. 
Kepulangan Marco ternyata membuat 
pengembangan produk yang tengah 
dikembangkan netpolitan mandek. Dan 
kepulangan Marco juga menyebabkan 
produk yang ada untuk sementara di-hold. 
“Produk itu boleh dikatakan di-hold karena 
waktu itu belum ada rencana mengem- 
bangkan lebih lanjut dan kita masih bicara 
dengan Marco bagaimana kelanjutan 
pembuatan produk tersebut,” jelas 
Wisman. 

Kini, produk yang dikembangkan 
netpolitan berbasis open source. Tetapi 


| 
| 


" 


Penak 


MN 
| 
*. 
| 


Heriyadi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





begitu dikonfirmasi apakah produknya juga 
akan di-share ke publik, dengan diplomatis 
Wisman menjawab open source ada karena 
kebanggaan terhadap apa yang telah kita 
buat. Karenanya kita harus hati-hati, jangan 
sampai aplikasi yang telah kita buat dan 
dipublikasikan banyak jeleknya. Untuk itu 
harus dicoba, dipakai, sebelum aplikasi 
bersangkutan dipublikasikan. 

Menjawab pertanyaan mengapa 
netpolitan tidak mengembangkan 
produknya menggunakan Java, seperti 
yang dilakukan Marco, Wisman mengaku 
mereka memiliki masalah resource, tetapi 
mereka berencana tetap secara gradual 
akan memindahkan basis produknya ke 
Java. "Java itu tetap menjadi suatu yang 
akan kita kerjakan, hanya karena resource 
kita belum siap dengan Java, kami mulai 
dari yang kita siap dulu," jelas Wisman. 
Menurut Wisman, biar bagaimanapun PHP 
merupakan bahasa /ow-end, sedangkan 
Java memiliki fleksibilitas yanga lebih 


tinggi. 


Proyek ERP 


Pucuk dicinta ulam tiba. netpolitan 
mendapat sebuah proyek persis sama 
dengan apa yang ingin mereka 
kembangkan. “kami akhirnya mendapatkan 
suatu project yang bagaikan impian, sama 
seperti yang ingin kita kembangkan. Salah 
satunya adalah project Century21 ini,” kata 
Wisman. Proyek Century21 sendiri didapat 
netpolitan pada Oktober 2002. 

Salah satu butir kontak kerja sama 
yang ditandatangani antara netpolitan 
dengan Century21, yaitu netpolitan tidak 


Sejarah netpolitan 





2 Di mesin ini, sistem ERP berbasis Linux ditempatkan 


diperkenankan menjual produk yang sama, 
Century Information System (CIS), di 
bidang bisnis yang sama, khusus di 
Indonesia. Tetapi, kalau netpolitan 
berencana menjual produknya ke luar 
negeri, itu diperkenankan dalam perjanjian. 

Setelah proyek berjalan, Wisman 
mengaku ternyata proyek yang mereka 
dapatkan tidak hanya sebatas apa yang 
akan netpolitan kembangkan. Begitu 
netpolitan mendapat proyek baru, 
Century21, mereka pun harus rela 
mengembangkan dari awal. “Pada 
awalnya kita pikir project yang kita 
kembangkan dapat meng-cover project 
Century21, ternyata lebih luas lagi dari itu. 
Sejak itu kita hidupkan lagi 
(pengembangan produk —ARed.), tetapi kita 
mulai dari awal, scratch, dari awal 
menggunakan teknologi open source, 
Linux, Apache, PHP, dan MySOL 
(LAMP)," kata Wisman. 


netpolitan berdiri tanggal satu bulan terakhir tahun 2000 di Jerman. netpolitan 
didirikan oleh tiga orang, yang salah satunya adalah Wisman Tjiardy yang kini 
menjadi Direktur netpolitan. Sementara dua orang pendiri netpolitan lain 


berkebangsaan Jerman. 


Salah satu yang mendasari didirikannya netpolitan, menurut Wisman, awalnya 
mereka tengah mengerjakan proyek yang membutuhkan groupware. Untuk 
mengerjakan proyek itu, kami membutuhkan project management sendiri yang 
berbasis Java. Dari project manajemen kemudian berkembang memiliki daftar 
kontek, punya to do, hanya belum ada kalender. 


Pada saat pengerjaan proyek itu, mereka melihat masih ada kebutuhan yang kurang 
di lingkungan (pasar) middle ke low-end untuk produk-produk groupware, Delphi, 
dan kolaborasi software berbasis web. Dan secara tidak sengaja, bos saya di Jerman 
mengatakan bahwa apa yang tengah kami kembangkan bisa menjadi sebuah 
produk, karena kedua pertimbangan itu, netpolitan berdiri. 


www.infolinux.web.id 





Linux dalam Dunia Kerja 


Heriyadi 


2 Wisman Tjiardy 


Latar belakang mengapa Century21 
membeli sistem berbasis ERP (Enterprise 
Resource Planning), Century21 memiliki 
58 kantor cabang dan ke-58 kantor itu 
memiliki sistem sendiri-sendiri sehingga 
tidak ada sinkronisasi data. Kalaupun ada 
keseragaman bentuknya paper yang di 
faks ke kantor pusat. Masalah kedua, 
laporan dalam bentuk paper yang dikirim 
ke kantor pusat agak terhambat. 
Karenanya, mereka ingin menyatukannya 
dalam sebuah platform (sistem), di mana 
sistem tersebut terintegrasi, dan sistem 
tersebut diharapkan bisa membantu 
bagian marketing dalam meningkatkan 
penjualan. Tidak hanya itu, sistem yang 
ada diharapkan bisa membantu para 
franchisee melihat transaksi yang berjalan 
di kantornya. 

Pengembangan sistem ERP yang 
Century21 lakukan khusus untuk 
melancarkan rutinitas sehari-hari. Cabang- 
cabang Century21 yang tersebar lebih di 
12 kota cukup menyediakan sebuah 
server tempat bersemayamnya sistem 
ERP. Dan rencananya, agar seragam, 
server-server yang digunakan akan 
disuplai dari kantor pusat Century21. 
Andri juga menjamin biaya yang harus 
dikeluarkan, untuk membeli server itu 
tidak banyak. Sebab, mereka 
merekomendasikan menggunakan server 
jangkrik yang bisa dibeli dengan harga 
maksimal lima jutaan. 


Pemilihan OS 


Ketika ditanya apakah penggunaan Linux 
melihat akan diberlakukannya Undang- 


INFoLINUX OKTOBER 2003 45 





Linux dalam Dunia Kerja 


undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak 
atas Kekayaan Intelektual (HaKl), Wisman 
mengaku dirinya bahkan tidak tahu 
penerapan Undang-undang HaKl. “Bahkan 
(penerapan) HaKI yang 29 Juli saja kita 
tidak tahu,” ungkap Wisman. 

Alasan pertama, netpolitan melihat 
perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih 
banyak didominasi oleh perusahaan kelas 
kecil-menengah. Dengan menggunakan 
Linux, tentu akan banyak biaya yang bisa 
dihemat. “Kalau kita menggunakan 
(produk) Microsoft berapa biaya yang harus 
dikeluarkan hanya untuk sebuah sistem 
operasi, belum lagi aplikasi Office-nya,” 
papar Wisman. 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Mengenai sistem operasi yang dipilih 
netpolitan dalam proyek di Century21, 
Wisman mengaku mereka (Century21 — 
Red.) memberi kebebasan ke netpolitan 
menggunakan sistem operasi apa saja. 
Yang jelas, salah satu yang mendasari 
penggunaan Linux di Century21 adalah 
kantor pusat Century21 tidak ingin 
membebani pengembangan sistem ERP itu 
ke cabang-cabang Century21. 


Produk netpolitan 

Produk yang dijual netpolitan ada dua, yaitu 
netpolitan Groupware Switch dan 
netpolitan Professional Switch. netpolitan 
Groupware Switch lebih ke arah groupware 


Kami Tidak Ingin Membebani Cabang... 


Century21 merupakan salah satu perusahaan broker property di Indonesia. 
Pengembangan sistem ERP dilakukan Century21 karena mereka sadar memiliki 
kelemahan dalam komunikasi data dari kantor cabang ke kantor pusat. 


Sebelumnya, komunikasi dari cabang ke pusat masih dilakukan secara manual, 
menggunakan faks. “Jadi, setiap kali terjadi transaksi di kantor cabang, 
dilaporkannya melalui faks,” kata IT & Communication Ass. Manager Century21, Ir. 
Andri Witjaksono, MBA. Padahal data yang dikirim merupakan data yang penting 
dan kalau dikirm melalui faks tentu akan banyak hal yang bisa terjadi, misalnya 


data tidak sampai ke pusat (hilang di jalan). 


Permasalahan itulah yang hendak dipecahkan Century21. Dan rencana ke depan 
data tersebut bisa disampaikan secara online, walaupun tidak secara real time. 


Sejak tahun 2001, Century21 pusat, Amerika, memberikan kebijakan tentang 
penggunaan teknologi dalam rutinitas sehari-hari. Kebijakan pemanfaatan 
teknologi itu sendiri diterjemahkan Century21 pusat dengan pembuatan web yang 
mengutamakan layanan pelanggan. Lain di Amerika, lain di Indonesia. 


Pengunaan Internet yang masih belum seramai di Amerika membuat Century21 
Indonesia mencari solusi lain. “Karena penggunaan Internet masih belum 

membudaya di Indonesia, karenanya kantor pusat Century21 Indonesia mencari 
solusi buat para pelanggannya yang belum memiliki technology minded," kata 


Andri. 


Pemilihan netpolitan sebagai perusahaan yang mengembangkan sistem ERP di 
Century21 bukan tidak beralasan. Sebelumnya, Century21 melakukan tender 
pembuatan sistem yang diikuti oleh tiga perusahaan. Dan netpolitan adalah 
pemenang dari tender yang ditawarkan Century21. Menurut Andri, pada awal 
tender ditawarkan Century21 masih belum tahu apa yang mereka inginkan, justru 


solusi ditawarkan oleh peserta tender. 


Century21 hanya menjelaskan masalah-masalah yang ada di sana dan mereka 
mengharapkan peserta tender bisa memberi solusi dari masalah yang dihadapi itu. 
Dan kantor pusat Century21 Jakarta juga tidak ingin membebani pengembangan 


sistem ke masing-masing kantor cabangnya. 


Masing MB (Main Broker) atau pemegang franchise cabang Century21 hanya 
menyiapkan server guna komunikasi ke server di kantor pusat. Dan penggunaan 
Linux juga diharapkan bisa menekan cost dari masing-masing kantor cabang 
Century21. Kantor pusat Century21 di Jakarta juga tidak meminta masing-masing 
cabang menggunakan spesifikasi komputer yang wah. “Yang penting, server cukup 
bagus, yang gak terlalu mahal, tetapi bisa menjalankan day-to-day activity dengan 


ERP-nya ini,” kata Andri. 


46  InroLINUX OKTOBER 2003 


www.infolinux.web.id 





2 Pusat jaringan di kantor pusat Century21 


biasa (proyek sehari-hari), konteks, to do, 
task, dan lainnya. Sedangkan netpolitan 
Professional Switch lebih berhubungan ke 
pekerjaan, misalnya project management- 
nya, sales force otomation-nya, e-learning 
switch, dan logistiknya. Buat Anda yang 
ingin membeli netpolitan Professional 
Switch, Anda harus terlebih dahulu 
membeli netpolitan Groupware Switch-nya. 

Produk-produk netpolitan sendiri masih 
belum diperkenalkan ke publik. Mereka 
masih menunggu selesainya proyek di 
Century21. “Sebelum produk ini 
diperkenalkan ke publik, kami harus yakin 
software ini sudah digunakan dan semua 
bug sudah diatasi," kata Wisman. 

Produk netpolitan yang akan dibundel 
nanti berbasis Java dan bersifat closed 
source. Meskipun demikian, Wisman 
mengaku netpolitan juga menggunakan 
sebuah skrip ke dalam produknya. Skrip 
yang masuk dalam bundel produk 
netpolitan adalah Tigra. Tigra adalah skrip 
untuk desain Java Script. Tetapi, kami juga 
menjelaskan bahwa Tigra merupakan skrip 
buatan si A. Buat Anda yang tertarik 
menggunakan sistem ERP berbasis Linux 
buatan netpolitan Anda harus sedikit 
bersabar menunggu netpolitan 
mengumumkannya ke publik. 

Dan bisnis yang dilakukan netpolitan 
merupakan salah satu bisnis yang mungkin 
dijalankan siapapun yang ingin 
memanfaatkan produk-produk open source, 
terutama Linux. Yang membedakan antara 
bisnis berbasis Linux dengan bisnis berbasis 
Windows, biaya yang harus dikeluarkan 
untuk membeli sistem operasinya saja. 
Untuk support, bisa dibilang jasa yang 
harus Anda bayarkan adalah sama.4) 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Heriyadi 


POLING InfoLINUX 2003 





Hardware Gratis untuk Anda 


Tahun ini adalah tahun kedua di mana /InfoLINUX mengadakan 
poling tentang Linux. Kami juga telah belajar dari pengalaman 
penyelenggaraan poling sebelumnya. Karenanya, poling 
InfoLINUX kali ini memberikan kenang-kenangan hadiah berupa 
peripheral komputer dan beberapa suvenir menarik buat Anda. 
Momen penerapan UU No. 19 tahun 2002 juga coba kami 
manfaatkan untuk mendapatkan masukan dari pembaca setia 
InfoLINUX. Paling tidak, buat Anda yang masih bingung atau 
kesulitan menggunakan Linux bisa terdeteksi sejak dini. Tidak 


SG ee an E EERDE T E EE E ENE EEA E EE 


ANDA DAN LINUX 
1. Aktivitas yang sering Anda lakukan dengan Linux sehari-hari? 
a. Office b. Gimp c. Ngoprek Os asa 





2. Migrasi pertama apa yang akan Anda lakukan kali pertama ke 
Linux? 
a. Server b. Internet c. Office d. osa 
3. Apa yang tidak Anda sukai dari Linux? 
a. Susah digunakan b. Support kurang 


c. Program kurang HJ. sus 


4. Apa yang yang menarik dari Linux? 





a. Mudah digunakan b. Murah 

c. Stabil m 
5. Linux cocok digunakan di .... 

a. Server b. Desktop  c. Development d. ... 
DESKTOP 
1. Distro Linux terbaik saat ini? 

a. Mandrake b. Red Hat c. Debian d. so 
2. Desktop Linux terbaik saat ini? 

a. GNOME b. IceWM c. KDE d. ... 
3. Browser Linux terbaik saat ini? 

a. Galeon b. Konqueror c. Mozilla d. 
4. Officc Linux terbaik saat ini? 

a. KOffice b. OpenOffice.org 

c. StarOffice d. us 
Nama Te aer ae Me Raba, 
No qi ai 
Alamat MEME MT 


Gunting dan isi identitas beserta jawaban pertanyaan di atas, lalu 
kirimkan ke Redaksi /InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 
10430. Paling lambat tanggal 15 November 2003 (cap pos). 


www.infolinux.web.id 








hanya itu, dalam poling kali ini kami juga mencoba membagi 
pertanyaan dalam beberapa kategori, yaitu Desktop, Server, dan 
Development. 

Kami sadar, kami bukan siapa-siapa di mata pembaca. Kami 
sangat senang apabila Anda mau mengkritisi dan memberikan 
saran konkret di setiap isi /nfoL/NUX dari edisi ke edisi. Hadiah 
poling kami persembahkan buat Anda yang memiliki misi sama, 
yaitu memajukan kegiatan Linux dan open source di Indonesia. 
Selamat! 


5. Mail client Linux terbaik saat ini? 
a. Evolution b. KMail c. Netscape d... 


6. Multimedia terbaik di Linux saat ini? 
a. MPlayer b. Xine c. XMMS Bu 


7. IRC client Linux terbaik saat ini? 


a. KSirc b. Gaim C. bitchX d. ... 
SERVER 
1. Mail server Linux terbaik saat ini? 

a. Courier b. qmail c. SendMail d. iii 


2. Database Linux terbaik saat ini? 





a. MySOL b. Oracle 

c. PostgreSQL d. uus 
DEVELOPMENT 
1. Bahasa pemrograman terbaik di Linux saat ini? 

a. C/C++ b. Perl c. Java o E 


2. GUI Toolkit Linux terbaik saat ini? 


a. GTK + b. Qt c. Tk 
3. Shell terbaik saat ini? 
a. Bash b. Tcsh c. Ksh d. ... 


4. Bahasa pemrograman web terbaik Linux saat ini? 
a. PHP b. Perl c. Zope (d us 


5. Editor pemrograman terbaik saat ini? 
a. Emac b. Kate c. Vi S 


Telepon/Fax 


E-mail 


Sudah berlangganan /nfoLINUX? 


a. Ya b. Belum 


Sponsor: 


Kem EPSON KHAI integral 
THE POWER TO CREATE Memory Chip Professional FAX MODEM 





INFoLINUX OKTOBER 2003 47 








Jelajah Dunia Maya Via Aliran Listrik 


Jelajah Dunia Maya 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








via Aliran Listrik pnts 


Karena protokol yang digunakan berbasis TCP/IP, Linux dapat dengan 


mudah ‘memanfaatkannya’. 


T Indonesia Comnet Plus atau 

sering disingkat Icon + merupakan 

anak perusahaan PT Perusahaan 
Listrik Negara (PLN). Icon + memiliki 
tugas melakukan komersialisasi aset-aset 
PLN untuk kepetingan bisnis telekomu- 
nikasi dan informatika. Dengan pertim- 
bangan, aset yang dimiliki PLN sangat 
potensial digunakan untuk bisnis 
telekomunikasi dan informatika. Hal itu 
juga sesuai dengan Undang-undang 
Telekomunikasi No. 36 tentang Deregulasi 
Sektor Telekomunikasi. 

Salah satu aset yang dimiliki PLN adalah 
jaringan fiber optik Jawa-Bali. "Fiber optik 
milik PLN digelar di sepanjang transmisi 
listrik Jawa-Bali. Jadi kalau kita lihat ada 
tiang-tiang transmisi di luar kota, di 
tengahnya ada kabel fiber optik,” kata 
General Manager Business Development | 
Icon +, Didi Ali Achmadi. 

Jaringan tersebut dibangun untuk 
kepentingan PLN, seperti sarana teleko- 
munikasi dan keperluan operasional listrik. 
Dengan berdirinya Icon +, maka jaringan 
fiber optik yang ada dikomersialisasi oleh 
Icon +. Dan Icon telah memiliki lisensi 
jaringan tetap tertutup dan lisensi ISP. 
Dengan lisensi ISP, Icon + dapat menye- 
wakan /eased line yang dimiliki PLN. 

Bisnis baru yang tengah dikembangkan 
Icon 4 adalah PLC (Power Line Communi- 


cation). PLC adalah pemanfaatan jaringan 
listrik tegangan rendah. Seperti sama-sama 
kita ketahui listrik tegangan rendah yang 
tadinya hanya berfungsi mengalirkan listrik, 
kini bisa digunakan untuk menyalurkan data 
dan suara. Dan itu semua bisa berfungsi 
atas bantuan sebuah Concentrator Unit 
(CU) yang ditempatkan di gardu-gardu 
listrik. 


Kesetrum listrik? no way! 
Icon + tentu tidak gegabah dalam 
memperkenalkan layanan ini. Mereka telah 
melakukan percobaan penggunaan PLC 
sejak bulan Agutus 2001. Percobaan PLC 
dilakukan di kompleks perumahan PLN 
Duren Tiga, Jakarta. “Kita trial sudah dua 
tahun dan sekarang sudah pada tahap pra- 
komersialisasi untuk akses Internet,” kata 
Didi. 

Dan hasil percobaan PLC pun 
menunjukkan hasil yang baik. "Pengujian 
PLC dari sisi teknis tidak masalah, 
hasilnya bagus dan yang perlu dilakukan 
sekarang adalah proses sosialisasi 
penggunaan PLC. Mengapa demikian, 
karena PLC menggunakan jaringan listrik 
yang tentu masih banyak pelanggan yang 
mengkhawatirkan apakah nanti dirinya 
tidak kesetrum. Dan sudah hampir dua 
tahun belum ada kasus orang tersetrum 
gara-gara menggunakan koneksi Internet 





4 Contoh modem listrik yang direkomendasikan Icon + 


48  InroLINUX OKTOBER 2003 


www.infolinux.web.id 





menggunakan PLC (modem listrik)," jelas 
Didi. 

Tidak hanya kesetrum yang 
dikhawatirkan pelanggan. Kekhawatiran 
pelanggan kedua adalah apakah pemakaian 
PLC akan memperbesar tagihan listrik 
mereka. Kalau dihitung-hitung, modem 
listrik yang direkomendasikan Icon + hanya 
memakan daya listrik 10 watt saja atau 
setara dengan tambahan Rp10.000. Jadi, 
kalaupun modem menyala 24 jam dalam 
sebulan tidak akan mempengaruhi tagihan 
listrik yang ada. 


Infrastruktur 

Sampai saat ini, menurut Didi, sudah ada 
dua hotel yang mengimplementasikan PLC 
untuk keperluan para kustomernya. Dan 
kabar terakhir, Icon -- tengah melakukan 
instalasi PLC kembali di sebuah hotel di 
bilangan Jakarta Selatan. Kalangan 
perhotelan dan perkantoran merupakan 
kalangan yang pas menggunakan layanan 
ini. Namun, Icon + pun tidak hanya 
bermain di lingkungan bisnis semata. 
Buktinya, mereka kini sudah dalam tahap 
prakomersialisasi akses Internet tegangan 
rendah ke pengguna rumahan. 

Khusus untuk pengguna rumahan, 
Icon 4 menerapkan kebijakan sedikit 
berbeda dengan koneksi Internet ADSL 
milik PT Telkom. Kalau PT Telkom sudah 
menentukan titik-titik atau daerah-daerah 
yang mana yang bisa memanfaatkan akses 
itu, PLN justru sebaliknya. Menurut salah 
satu engineer Icon + Satriyo Yulli Jantono, 
kalau di daerah A misalnya, sudah ada 40 
orang yang tertarik menggunakan akses 
Internet tegangan rendah, maka Icon + bisa 
memberikannya. 

Mengapa mereka menerapkan kebijakan 
demikian? Rasanya, tidak jauh berbeda 
dengan PT Telkom, untuk menyediakan 
akses Internet tegangan rendah dibutuhkan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





infrastruktur yang cukup mahal. Paling tidak 
dengan 40 orang yang tertarik, Icon + bisa 
menutupi biaya yang harus mereka 
keluarkan. Masing-masing pengguna yang 
ingin memanfaatkan layanan itu akan 
dibebankan biaya Rp500.000/bulan. 

Ketika di sebuah daerah ingin 
memanfaatkan akses Internet tegangan 
rendah ini, Icon -- harus menambahkan 
sebuah CU. Dan CU itu ditempatkan di 
gardu listrik yang disambungkan ke jaringan 
listrik tegangan rendah. Setelah itu, rumah- 
rumah yang arus listrik disuplai dari gardu 
bersangkutan bisa langsung memanfaatkan 
akses Internet lewat kabel listrik. 

Pengguna yang ingin memanfaatkan 
akses Internet tegangan rendah itu hanya 
memerlukan sebuah modem listrik. 
Hebatnya, modem listrik yang 
direkomendasikan Icon + bisa juga Anda 
manfaatkan sebagai alat komunikasi 
(telepon). Teleponi begitu istilah untuk 
telepon Internet. Berbasiskan protokol 
Internet, Anda bisa berkomunikasi 
menggunakan modem listrik itu. Tetapi, 
untuk sampai tahapan 
pengimplementasiannya, rasanya masih 
jauh asap dari panggangnya. Sebab, itu 
berarti akan mengusik raksasa 
telekomunikasi Indonesia. 


Bagaimana Linux? 

Prinsip kerja dari PLC ini cukup mudah. 
Setelah jaringan listrik dipastikan bisa 
mengalirkan data di rumah Anda, tahap 
selanjutnya adalah modem listrik. Modem 
listrik merupakan komponen wajib yang 


harus Anda miliki apabila Anda ingin 
terhubung ke Internet lewat aliran listrik. 

Colokan steker modem ke listrik, lalu 
tancapkan kabel RJ-45 ke komputer. 
Setting komputer Anda agar bisa terkoneksi 
ke Internet. Setting-an Internet Anda (IP 
komputer) disesuaikan dengan IP yang ada 
di setiap modem listrik. Masukkan gateway 
yang telah disediakan Icon +. Ketika 
pengujian modem listrik ini kami lakukan 
kami menggunakan 192.168.10.1 sebagai 
gateway. Sedangkan IP modemnya, 
192.168.10.16. 

Distribusi Linux yang kami gunakan 
untuk melihat kecepatan yang dijanjikan 
Icon + ini adalah Mandrake Linux 9.1. 
Sementara itu, spesifikasi komputer yang 
kami gunakan AMD Duron 1 GHz, memory 
128 MB, dan harddisk 20 GB. Dan 
kecepatan yang dijanjikan Icon + saat ini, 
128 Kbps. 

Mozilla 1.3 kami pilih sebagai browser 
untuk memastikan kecepatan yang 
ditawarkan Icon +. Kami langsung 
mengunjungi web yang menyediakan 
fasilitas pengukuran kecepatan koneksi 
Internet, yaitu Speedometer milik McAfee 
dan BandwidthPlace. 

Lalu berapa kecepatan yang dilansir 
keduanya? Kami pun sempat dibuat kaget 
karenanya. Sebab, kecepatan yang dicapai 
hanya 77, 84 Kbps, 61,6 Kbps, dan 34,72 
Kbps. Sedangkan kecepatan yang dilansir 
BandwidthPlace, 56,1 Kbps, 68,7 Kbps, 
dan 61,9 Kbps. Kami hanya terbengong- 
bengong melihat hasil tersebut. Sebab, di 
waktu yang bersamaan, kecepatan 





Jelajah Dunia Maya Via Aliran Listrik 





2 Didi Ali Achmadi 


menggunakan Windows 2000 Professional 
jauh lebih mendekati kecepatan yang 
dijanjikan, yaitu 117,76 Kbps, 120,56 
Kbps, dan 119,36 Kbps. 

Melihat keadaan itu, kami pun 
mencurigai kompatibilitas browser yang 
kami gunakan. Untuk mengobati rasa 
penasaran, kami coba menggunakan 
Konqueror. Dan lagi-lagi kami dibuat 
bengong karenanya. Dan konqueror 
mampu mendeteksi kecepatan Internet 
yang ada 'mirip' hasil deteksi kecepatan di 
Windows, yaitu 117,44 Kbps, 121,44 
Kbps, dan 108,04 Kbps. 

Satu benang merah yang bisa diambil 
dari teknologi PLC yang diberikan Icon +, 
yaitu dengan berbasiskan IP memungkinkan 
setiap sistem operasi yang mendukung 
penggunaan TCP/IP memanfaatkan 
teknologi ini. Jadi, sistem yang ada tidak 
perlu lagi mengenali peripheral seperti 
modem. Dan kini Anda bisa dengan mudah 
memanfaatkan aliran listrik di rumah untuk 
berselancar di dunia maya tanpa harus 
khawatir kesetrum.& 

Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 





" McAfee Security - Computer Virus Software and Internet Security For Your PC - Mozilla 


Š File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


Internet Connection 


Speedometer 


ow Fast is Your Internet Connection? 


Your Internet Connection 
Speed Results Speedometer 


Calculation: 


File Size: 150.005 KB FERE 
Time Elapsed: 20.544 seconds Va 


58.4 Kbps 
Your Speed» 524xev: 
View a Glossary of Terms 


Check back often to test your speed. 
Add this page to your list of Favorites. (Internet 
Explorer users only) 





>Click Here to 
est Again 


Frequently Asked Questions 


1. What is Intemet connection speed? 3. Why were 2 tests performed? 





| 3x EL sz ES | Done 


Y * ttp://us.mcafee.com/root/generic genericLeftNav.asp?genericURL-/root/speedt v earc T UY. 
a 5 http// f root URL. LeftN ? URL-/roo/speed. ~| 42 Search 3 


PA AA PE P Pe e Pe R 
gal 





Internet connection speed refers to the data transfer rate from The second test was performed because sending larger amounts 


AA McAfee Security - Computer Virus Software and Internet Security For Your PC - Konqueror 





Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 





AINA 9Q e 





KAS E 6 





* EX Location: IMI-om/root/genericURL. genericLeftNav.asp? genericURL-/root/speedometer/test 0600.asp&genericLeftNav-/en-us/wrapper/catalog, nav.asp Y te] 





- Y» MandrakeSoft Yip MandrakeStore Yip MandrakeExpert f$ Safari [E MandrakeSoft News [S Software (SS Programming (Window Manager, 





Speed Results 


Calculation: 


Your Internet Connection 





File Size: 600.005 KB 
Time Elapsed: 39.534 seconds 


Internet Connection 


Speedometer 


ow Fast is Your Internet Connection? 


em pe repre en en e mm 
0O — 





View a Glossary of Terms 





* Gambar di atas memperlihatkan perbedaan kecepatan antara Mozilla dengan Konqueror 


www.infolinux.web.id 


12144 Kb 
Your Speed > (15.18 KBpe) 


Check back often to test your speed. 
Add this page to your list of Favorites. (Internet 
Explorer users only) 





>Click Here to 


Test Again 


Frequently Asked Questions 


INFOLINUX OKTOBER 2003 49 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Linux Community Gathering 
with Oracle 


IVI ajalah InfoLINUX, KPLI Jakarta bekerja sama dengan Oracle 
Indonesia mengadakan acara offline komunitas Linux di 
Indonesia. Acara yang diadakan di markas Oracle Indonesia itu 
banyak membahas UU No. 19 tahun 2002, terutama yang berkaitan 
dengan penggunaan software. Acara itu diikuti oleh kurang lebih 70 
orang, baik yang mewakili perusahaan maupun perseorangan. 

Acara dibuka dengan sambutan dari Managing Director Oracle 
Indonesia, Adi J. Rusli. Adi menegaskan kembali komitmen Oracle 
terhadap Linux. Hadir sebagai pembicara kedua, seorang praktisi 
hukum Aulia Adnan, SH. Aulia banyak menjelaskan tentang poin- 
poin yang penting diperhatikan dari UU No. 19 tahun 2002. 
Penjelasan Aulia mengundang banyak pertanyaan dari peserta 
yang ingin tahu lebih jauh tentang UU HaKl Indonesia itu. 

Pembicara ketiga diisi oleh ketua KPLI Jakarta, Batara Surya, 
dilanjutkan presentasi dari CEO SSTI (Sarana Sukses Teknologi 
Informasi), Agus Setyabudi. Acara komunitas Linux itu juga diisi 
presentasi dari Oracle Indonesia yang diwakili oleh Harnur Ramadhan. 

Terakhir, juga dilakukan bincang-bincang santai yang diisi oleh 
Pemimpin Redaksi /nfoLINUX, Rusmanto, KPLI Jakarta yang 
diwakili Effendy Kho, Hasnur Ramadhan, Agus Setyabudi, dan IT 
Manager PT Sinar Sosro, Hugo Winanto.& 


KPLI Bandung 


| nfoLINUX "Komunitas" kali ini mengulas web-web komunitas 
Linux di Indonesia. Kami akan mengulasnya sesuai dengan 
urutan abjad. Klub Linux Bandung (http://bandung.Iinux.or.id/) 
salah satu kelompok atau komunitas Linux yang ada di kota 
kembang. Lalu mengapa web KPLI Bandung yang menjadi pilihan 
pertama kami? Kami berencana mengulas web KPLI menurut 
abjad, mulai Aceh dan Bali, tetapi kami tidak bisa mengunjungi 
web bersangkutan. Karenanya, kali ini kami mengulas web Klub 
Linux Bandung, yang ketika kami datangi dalam keadaan sehat 
walafiat. 

Klub Linux Bandung yang kini memiliki anggota 1530 orang ini 
didirikan secara sukarela oleh pengguna Linux yang tinggal di 
Bandung dan sekitarnya pada bulan Agustus 1998. Organisasi 
non-profit ini dibentuk dengan tujuan menyebarluaskan 
penggunaan Linux ke semua kalangan dari yang kecil sampai yang 
besar. 

Begitu mengunjungi web Klub Linux Bandung, Anda akan 
disuguhi informasi lowongan pekerjaan. Informasi lowongan yang 
diberikan web ini juga cukup up-to-date. Jadi, jangan khawatir 
informasi yang dipajang sudah basi. Dan tidak hanya informasi 
lowongan kerja saja yang bisa Anda dapatkan, informasi event- 
event di Bandung. 

Di sisi kiri web, Anda juga bisa melihat informasi lain sekitar 
klub Linux yang sampai saat ini tidak memiliki sekretariat secara 
fisik, di antaranya mengenai keorganisasian, keanggotaan, forum 
diskusi, kalender, kirim artikel, dan tutorial. 


50  INroLINUX OKTOBER 2003 


Informasi Perkembangan 
Linux 


| inux Online, bisa Anda kunjungi di www./mux.org, didaftarkan 
oleh Michael McLagan guna memuat informasi tentang 
perkembangan dan pergerakan Linux di dunia. Web tersebut di 
desain sebagai sumber informasi Linux, juga diperuntukkan sebagai 
media mempromosikan Linux. Yang jelas semua informasi yang ada 
hubungannya dengan Linux akan diinformasikan di web ini. 

Linux dibangun oleh komunitas programer, dokumenter, 
konsultan, teknisi, bahkan pengguna biasa yang tersebar di 
seluruh pelosok dunia. Keberadaan web ini menunjukkan bahwa 
pekerjaan yang dilakukan secara kolektif, dalam hal ini open 
source pun bisa bersaing dengan produk-produk yang dikerjakan 
secara individual (closed source). 

Karena web dan Linux dibangun atas dasar sukarela, Linux 
Online menyediakan halaman khusus buat Anda yang ingin 
memberikan donasi guna mengembangkan web ini atau bahkan 
Linux itu sendiri. 

Dari halaman pertama web ini, Anda bisa melihat dokumentasi 
mengenai proyek pengembangan Linux, informasi pendistribusian 
Linux, berita, toko-toko buku, hardware yang telah didukung 
Linux, dan tempat untuk men-download Linux dan kode 
sumbernya. 


Migrasi Windows ke Linux 


NI omen UU HaKI memang benar-benar dimanfaatkan. 
Dimanfaatkan di sini bukan berarti negatif, tetapi positif. Di 
mana mereka yang sudah mengetahui informasi penerapan UU 
No. 19 tahun 2002 itu, menginformasikannya ke netter yang lain. 
Begitu kurang lebih maksud dipublikasikannya web 
DariWindowsKeLinux (www.dariwindowskelinux.com). 

Lalu, mengapa menggunakan software open source merupakan 
sebuah pilihan lebih bijak? DariWindowsKeLinux menjawab, banyak 
kelebihan yang diberikan software berbasis open source, yaitu: 

1. Tidak terikat dengan vendor tertentu. Dengan solusi open 
source, Anda bisa bebas memilih vendor karena Anda memiliki 
akses ke kode sumber. 

2. Reliable. Solusi open source terbukti berfungsi sangat stabil 
dan reliable. 

3. Security. Karena kode sumber tersedia secara terbuka, maka 
software open source cenderung lebih aman untuk digunakan. 

4. Implementasi berdasarkan standar. Produk open source 
cenderung mematuhi berbagai standar internasional yang ada. 
Dengan standardisasi, maka berbagai produk yang berbeda 
tetap dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. 

5. Tidak terikat dengan suatu platform tertentu. 

. Gratis: Produk open source bisa didapatkan dengan cuma-cuma. 

/. Lebih bermoral. Produk open source mendorong kompetisi 
yang sehat (bukan monopoli), layanan yang baik kepada 
kustomer, pemerataan kekayaan (wealth distribution), 
keterbukaan, fokus pada kualitas, dan lain sebagainya. 


O) 


www.infolinux.web.id 


Console-console yang Meriah 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Console-console 


yang Meriah 


Hardware ketinggalan zaman? Tidak mampu 
menjalankan X? Jangan biarkan hidup Anda 
hitam dan putih saja. Mari buat console yang 
lebih meriah, untuk hidup yang lebih hidup! 


ehadiran komputer selama 

beberapa dekade terakhir memang 

diakui sangat memudahkan hidup 
manusia. Akan tetapi, beberapa waktu 
yang silam, bertolak belakang dengan 
kondisi saat ini, komputer masih 
merupakan barang mewah. Memiliki 
sebuah komputer personal di rumah 
mungkin tidak mampu dilakukan oleh 
sebagian besar orang. Walau demikian, 
karena perkembangan teknologi yang 
begitu pesat, bagi Anda yang memiliki 
komputer di saat itu dan masih 
menyimpannya, hampir bisa dipastikan 
komputer tersebut telah pensiun dengan 
tenang dan tersimpan rapi di gudang. 

Bagaimana tidak? Katakanlah Anda 
memiliki komputer 486. Kantor tempat 
Anda bekerja menggunakan OpenOffice.org 
dalam kesehariannya. Otomatis, komputer 
486 tersebut tidak akan dapat Anda 
gunakan untuk menjalankan 
OpenOffice.org tersebut. Terlalu berat. 
Anda bisa saja membeli sebuah komputer 
baru dan dengan menerapkan LTSP, Anda 
menjadikan komputer 486 tersebut sebagai 
thin client yang canggih luar biasa. Tapi 
untuk apa kalau pemakainya hanya Anda 
sendiri? Akhirnya, sang 486 terpaksa 
disimpan kembali ke gudang. 

Dari sisi pandang tepat guna, komputer 
486 tersebut sebenarnya masih bisa Anda 
gunakan secara mandiri dalam bekerja 
dengan Linux. Cukup instal saja distro yang 
relatif kuno (namun tetap di-maintain) dan 
gunakan console-nya secara aktif. Lupakan 
GUI dan Anda akan melihat betapa banyak 
yang bisa dilakukan dengan console 
tersebut. Artikel ini akan membahas 
bagaimana menjadikan console Anda lebih 
meriah. Lupakan hitam putih dan nikmatilah 
hidup yang lebih berwarna. 


52 InroLINUX OKTOBER 2003 





setterm 

Program ajaib ini memang luar biasa. Anda 
dapat menyulap tampilan console Anda 
menjadi lebih meriah hanya dengan satu 
perintah. Anda juga dapat membersihkan 
layar Anda ketika karakter aneh yang 
dihasilkan dari usaha untuk menampilkan isi 
file binary bertebaran di layar. Semuanya 
dengan satu perintah. 

Kita akan mulai dengan mengubah 
warna teks console. Panggillah program ini 
dengan memberikan parameter -foreground 
«warna2. Contoh: 
setterm -foreground blue 


Perintah tersebut akan menjadikan teks 
Anda berwarna biru. Untuk mengembalikan 
warna teks ke warna semula, berikan 
perintah berikut ini: 
setterm -foreground default 


Setelah itu, mari berikan warna latar 
belakang yang lebih mencolok. Panggillah 
program ini dengan memberikan parameter 
-background « warna». Contoh: 
setterm -background blue 


Perintah tersebut akan menjadikan latar 
belakang Anda berwarna biru. Untuk 
mengembalikan warna latar ke warna 
semula, berikan perintah berikut ini: 
setterm -background default 


Apabila Anda benar-benar bosan 
dengan hitam dan putih, kenapa tidak 
mengganti saja dengan kombinasi latar 
biru dan teks putih, misalnya? 
Kombinasikan saja parameter -foreground 
dan -background tersebut. Berikut ini 
adalah contohnya: 
setterm -background blue -foreground 
white 


www.infolinux.web.id 





Tidak hanya itu, setterm bahkan dapat 
menjadikan teks Anda lebih tebal sehingga 
lebih enak untuk dibaca. Cobalah perintah 
berikut ini: 
setterm -bold on 


Untuk mengembalikan ke teks default, 
berikanlah perintah berikut ini: 
setterm -bold off 


Untuk terminal yang mendukung, 
setterm bahkan dapat menjadikan teks 
Anda bergaris bawah ataupun berkedip- 
kedip. Jalankanlah setterm tanpa param- 
eter untuk melihat opsi-opsi yang 
didukung. Untuk lebih jelasnya, bacalah 
manual yang datang bersama dengan 
program setterm. 


Warna-warni pesan login 
Baiklah. Pertama-tama, Anda mungkin 
bangga dengan pesan /ogin yang 
menampilkan informasi distro, versi distro 
dan versi kernel dalam warna hitam dan 
putih. Lama kelamaan, Anda mungkin 
merasa butuh untuk menghapus semua 
pesan tersebut untuk menyembunyikan 
identitas Anda. Akan tetapi, sebagian dari 
Anda mungkin ingin memodifikasi tampilan 
login tersebut menjadi lebih indah dan 
meriah dengan bantuan warna-warni. 
Pesan login tentu saja tidak berhubungan 
langsung dengan kinerja ataupun kestabilan 
sistem. 

Tapi yang jelas, dengan membuat pesan 
login yang meriah, lengkap dengan warna- 
warni dan informasi internal sistem, Linux 
yang kita miliki akan berbeda dengan yang 
lain. Akan tetapi, tindakan menghapus 
semua pesan login untuk menyembunyikan 
identitas juga pantas untuk dilakukan. 
Adalah tidak terlalu seru apabila informasi 
internal sistem kita diketahui oleh orang 
lain. Beberapa versi distro diketahui 
memiliki kelemahan tersendiri, yang dapat 
dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak 
bertanggung jawab. 

Pesan login tersebut disimpan dalam file 
/etc/issue untuk pesan lokal dan /etc/ 
issue.net untuk pesan remote. 
Modifikasilah file tersebut untuk 
mendapatkan pesan login yang berbeda. 
Jangan lupa untuk melakukan back-up 
terlebih dahulu. Berikut ini, kita akan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








Console-console yang Meriah 


J——— Á——— —^^———A——————— —————————— HR 


| Fie Edit Settings Help | | Fie Edit Settings Help 


nop:/$ ls | oh bin nop:/$ ls | oh bin | oh home | oh tmp 
total 3837 total 3837 
dewsn-xn-x 3 nop users 120 Rug 15 12:37 T-I deusn-xn -x 3 nop users 120 Aug 15 12137 T-I 
-Du-n--n-- 1 root root 87373 Rug 15 12:37 T-I.tgz EDD 1 root root 87373 Rug 15 12:37 T-I.tgz 
drusr-kr-x — 2 root root 1952 Rug 13 11:59 EH drwxr-xr-x — 2 root root 1952 Rug 13 11:59 IN 
druxr-xr-x 2 root root 1072 Aug 16 14:32 boot druxr-xr-x 2 root root 1072 Aug 16 14:32 boot 
druxr -xr -x 2 root root 48 Apr 19 19:03 cdrom druxr -xr -x 2 root root 48 Apr 19 19:03 cdrom 
druxr-xr-x 9 root root 38784 Aug 16 14:33 dev druxr-xr-x 9 root root 38784 Aug 16 14:33 dev 
drusr-xr-k — 82 root root 5184 Rug 16 15:23 etc drusr-xr-k 82 root root 5184 Rug 16 15:23 etc 
druxr-xr-x 2 root root 48 Apr 19 19:03 floppy druxr-xr-x 2 root root 48 Apr 19 19:03 floppy 
drusrusr-x 4 root staff 96 Jun 6 09:38 home drusrusr-x 4 root staff 96 Jun 6 09:38 

1 root root 3776512 Aug 15 12:38 initrd,ing -ruzn--n-- 1 root root 3776512 Aug 15 12:39 initrd,ing 
druxr-xr-x 5 root root 3088 Aug 2 22:55 lib druxr-xr-x 5 root root 3088 Aug 2 22:55 lib 
dreuspb-xn-x 2 root root 48 Jul 30 01:09 mnt druxr-xr-x 2 root root 48 Jul 30 01:09 mnt 
de wsn-xp 7x 3 1002 1002 80 Jun 4 16:58 opt dewsn-xn-x 3 1002 1002 80 Jun 4 16:58 opt 
dr-xr-xr-x 77 root root 0 Rug 16 2003 proc dr-xr-xr-x 80 root root 0 Rug 16 2003 proc 
drusr-xr-k 14 root root 752 Rug 16 15:23 root drwxr-xr-x — 14 root root 752 Rug 16 15:23 root 
druxr-xr-x 2 root root 3336 Aug 12 23:04 SE druxr-xr-x 2 root root 3336 Rug 12 23:04 


dr ws ws wt 7 root root 
drwxr-xr-x — 13 root root 
drwxr-xr-x — 16 root root 
Irusrusrux 1 root root 
Irusrusrux 1 root root 


416 Aug 16 16:01 tmp 

312 Apr 19 12:22 usr 

384 Aug 11 11:38 var 

34 Rug 14 12:45 vmlinuz -> /boot/vwmlinuz-2,4,19-tomatol-nolpp 
25 Jun 6 16:53 vmlinuz,old -> /boot/vmlinuz-2,4,19-nopi 


drusruxrut 7 root root 
drusr-xr-k — 13 root root 
drwxr-xr-x 16 root root 
Ieusrusrux 1 root root 
Irusrusrux 1 root root 


416 Aug 16 16:01 

312 Apr 19 12:22 usr 

384 Aug 11 11:38 var 

34 Rug 14 12:45 vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.4,19-tomato1-nolpp 
25 Jun 6 16:53 vnlinuz,.old -> /boot/vmlinuz-2.4,19-nopi 


nop:/$ li nop:/$ II 


Coon d '——É—"——w———— ——"——————————————»—— eif 
2 oh dalam beberapa kali pipe 


* oh menyaring keluaran dari Is 


membuat pesan login yang berwarna- 
warni. 

Apa yang Anda butuhkan adalah 
mendefinisikan warna-warna yang ingin 
Anda gunakan. Langkah yang satu ini akan 
banyak menghemat waktu Anda di 
kemudian hari. Anda dapat meletakkan 
pendefinisian ini di dalam .bashrc Anda. Di 
contoh ini, kita hanya akan mendefinisikan 
warna biru. Untuk warna-warna lainnya, 
Anda dapat mencobanya sendiri dengan 
mengubah nilai-nilai angka di dalam isi 
variabel tersebut. 

ESC- | 

BLUE- "SESC[44;37m" 
NORMAL - "SESC[40;37m" 
CLEAR - "SESCI[HSESC[J" 


Harap diperhatikan bahwa isi dari variable 
ESC, yaitu ^[, tidak diketikkan dengan cara 
biasa. Di variabel ini, kita benar-benar akan 
menyimpan karakter Escape dan bukannya 
mengetikkan ^[ semata. Berikut ini adalah 
cara pembuatannya di beberapa editor: 
€ Vim : CTRL-V ESC 
@ Emacs: CTRL-O ESC 
e joe: ' 027 
@ jed: ' ESC 


Kemudian, tambahkanlah (atau ubahlah) 
isi dari file /etc/issue Anda dengan perintah 
berikut ini: 
echo "$BLUE HALO $NORMAL" >> Jetc/ 
Issue 


Dengan perintah tersebut, maka isi dari 
pesan login akan bertambah satu baris 


yang berisi tulisan HALO dalam warna 
putih biru. Logoutlah dan login kembali, 
maka Anda akan mendapatkan pesan 
login yang lebih meriah. Berikut ini adalah 
pesan login penulis setelah diberikan 
perintah tersebut. 

Debian GNU/s 3.0 1n V 


^[[44;:37m HALO ^[[40;37m 


Satu tip berguna apabila Anda ingin 
memiliki pesan login yang meriah: ubahlah / 
etc/issue Anda sesuai yang Anda 
kehendaki, namun biarkan /etc/issue.net 
Anda sesederhana mungkin. Selamat 
menikmati pintu gerbang sistem yang lebih 
meriah dan berbeda. 


Output highlighting 
Sebuah pertanyaan: Pernahkah Anda 
menggunakan grep dalam menyaring 
keluaran suatu program? Apabila jawaban 
Anda adalah ya, maka hampir bisa 
dipastikan betapa berterimakasihnya Anda 
kepada (pembuat) program tersebut. Ya, 
grep sangat membantu dalam menyaring 
keluaran dari suatu perintah. Penggunaan 
regular expression bersama dengannya 
akan membuat grep semakin berguna. 
Sekarang, bagaimana kalau kita 
membuat program semacam grep? 
Reinventing the wheel? Tidak! Kita akan 
membuat sebuah program penyaring 
sederhana semacam grep, akan tetapi, alih- 
alih menyaring dan menampilkan hanya 
yang cocok dengan kriteria yang diberikan, 
kita akan menampilkan saja semua keluaran 


www.infolinux.web.id 


dan mewarnai kriteria yang diberikan. 
Berikut ini adalah ilustrasinya: 
nop:/$ Is -al | grep bin 


drwxr-xr-x 2 root root 1952 Aug 
13 11:59 bin 
drwxr-xr-x 2 root root 3336 Aug 


12 23:04 sbin 


Penggunaan grep dengan kriteria bin 
akan menyaring keluaran dari perintah Is -al 
di direktori /. Sebagai hasilnya, kita akan 
melihat hanya baris yang mengandung kata 
bin yang ditampilkan. 

Bagaimana dengan output highlighting 
yang akan kita buat? Kita akan tetap 
menampilkan isi dari Is -al apa adanya, dan 
memberikan warna tertentu pada setiap bin 
yang ditemukan. Tertarik? 

Program yang kita buat ini sangatlah 
sederhana. Bahkan dapat selesai dalam 3 
atau 4 baris atau lebih singkat lagi. Prinsip 
kerjanya, apabila program ini dijalankan oleh 
user dengan memberikan parameter, maka 
parameter pertama yang diberikan akan kita 
jadikan sebagai kriteria, yang akan 
berwarna beda pada saat ditampilkan. 
Apabila program dijalankan tanpa param- 
eter, maka program ini akan melewatkan 
begitu saja tanpa melakukan penyaringan 
atau pengubahan apapun juga. Dalam 
bekerja, program ini akan membaca /dev/ 
stdin, sehingga Anda dapat 
menggunakannya dalam pipe. 

Sebutlah program ini dengan nama oh, 
dan berikut ini adalah contoh 
penggunaannya: 

Is -al | oh bin 


InoLINUX OKTOBER 2003 53 





Console-console yang Meriah 


v 
| F 
t 
d 


ile Edit Settings Help 
1/8 Is | oh 

al 3837 

ruxr-xr-x 
W-p--n-- 


no) 
Oo 


ceo 
D 


PRP 


gp pe He Merlo vr] 
00000909 


a 30553 

20 00000 

d009000 300099090009 

CR CR CR D CR CR CR CR RÀ CR CR CR CR CR CR CR CR DR SA 
Ann jan tim pa) 
*-oóooóoó 


~y co 
CTI C4 h23 Cl i 4 NO SD €O NOD NN I OI 
ge | gp Val 
2 
c 
- 
Ng 
C 
coco 
ch 
2 
[s] 


Er Ea ar am ya Doa a am KU Ian 073973 73173073 
oóoóóóoóoóoóoóoooóooóoó d00 
oooooooooooobpooooooo 
CR CR CR CR CR LANSIA Th CR CR DR DR CR c 0E 


roo 
100 
roo 


rm-oogoooooooiooocoococdoco ! 
7315 Jc Aie 33 21735035233 25 har 728 3: 3 9952 AR 152524, 
e£g£gzeeegelgesg 
Peragaan ente 


AR 
C IDIDIDIDIDIDIDCCI 
G In Ia ie ie he be fg oj 


138 var 
145 vmlini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





————————————Ó———ÁÁÁ——Á———————Á— Bala 





| Fie Edit Setings Help 
nop:/$ oh 

halo 

halo 

apa 

pa 
abar 
abar 


m7 7 0 


4 uz -> /boot/vmlinuz-2.4,19-tomatoi-nolpp 
153 vmlinuz,old -> /boot/vmlinuz-2,4,19-nop1 


:——————"—————M———————— EE 


ee  «-— JM c "E PUE 
* oh dijalankan secara mandiri tanpa parameter 


* oh dijalankan dalam pipe tanpa parameter 


Berikut ini adalah source code 
selengkapnya. Penjelasan akan diberikan 
setelah source code. 

#!/bin/sh 


PROGNAME - "output highlighting" 
VERSION - "0.12" 
COPYRIGHT - "SPROGNAME version 
SVERSION. (c) Noprianto, August 2003" 


ESC - "^|" 

BLUE - "$ESC[44;37m" 
NORMAL - "$ESCI[A0;37m" 
CLEAR - "$ESC[HSESCIJ" 


[!-z $1] && sed -e "s/$1/ 
$BLUES1$NORMAL/g" «/dev/stdin || cat < 
[dev/stdin 


Baris yang diawali dengan PROGNAME, 
VERSION dan COPYRIGHT tentunya tidak 
berperan penting dalam program. 
Sementara baris yang diawali dengan ESC, 
BLUE, NORMAL dan CLEAR telah kita 
bahas dalam pewarnaan pesan login. Anda 
dapat menggunakan warna lain sesuai 
selera. Untuk itu, ubahlah nilai dari variabel 
BLUE atau definisikanlah variabel baru. 
Dengan demikian, satu-satunya baris yang 
penting hanyalah baris terakhir. 

Inti dari baris terakhir tersebut adalah 
menguji apakah program dijalankan dengan 
pemberian parameter atau tidak. Apabila 
parameter diberikan, maka kita akan 
menganggapnya sebagai kata kunci dan 
kemudian memanggil program sed untuk 


54 InroLINUX OKTOBER 2003 


mengganti semua kata kunci yang 
ditemukan dari /dev/stdin dengan 
pemberian warna terlebih dahulu. 

sed -e "s/$1/$5BLUES1$NORMAL/g" «/dev/ 
stdin 


Dengan perintah tersebut, sed akan 
membaca dari /dev/stdin dan akan 
menampilkan keluarannya ke layar. 
Parameter -e “s/$1/$BLUES1 SNORMAL/g” 
akan membuat sed mengganti semua kata 
kunci ($1) dengan SBLUES$ 1S$NORMAL. 

Sekarang, apa yang harus kita lakukan 
apabila program dijalankan tanpa parameter 
? Apa yang perlu kita lakukan hanyalah 
membaca /dev/stdin dan menampilkan apa 
adanya ke layar. 

[!-z $1 ] digunakan untuk menguji 
apakah parameter pertama ($1) tidak 
kosong. Flag -z sendiri akan bernilai benar 
apabila $1 bernilai kosong. Tanda seru (!) 
digunakan sebagai inversi. 

Sementara itu, skema | kondisi | && 
perintah1 || perintah2 digunakan untuk 
mensimulasikan if/then/else sederhana. 
Apabila kondisi terpenuhi, maka perintah1 
akan dijalankan. Akan tetapi, apabila 
kondisi tidak terpenuhi, maka perintah- 
perintah yang akan dijalankan. 

Bagaimana kalau pengguna ingin 
menyaring lebih dari satu kata? Program ini 
memang tidak memberikan fasilitas 
tersebut. Akan tetapi, kita dapat memanggil 
program ini berkali-kali dalam pipe untuk 
penyaringan yang berkali-kali. Berikut ini 
adalah contoh pemakaiannya: 

Is | oh bin |oh home | oh tmp 


www.infolinux.web.id 


Dengan pemberian perintah tersebut, 
semua bin, home dan tmp yang ditemukan 
akan ditampilkan dalam warna tersendiri. 
Setelah oh menyaring bin, maka keluaran 
oh akan disaring lagi dengan kriteria home. 
Setelah oh menyaring home, maka keluaran 
oh akan disaring lagi dengan kriteria tmp. 
Demikian seterusnya. 

Walau telah dapat digunakan, program ini 
hanyalah melakukan fungsi dasar. Bahkan, 
pengguna tidak diizinkan untuk mengubah 
warna highlight dengan warna yang disukai. 
Selain itu, kita juga hanya melakukan 
penggantian secara case-sensitive. Banyak 
sekali kekurangan yang dimiliki. 

Salah satu fitur yang secepatnya harus 
dimiliki oleh program ini adalah pencarian 
case-insensitive dan penggunaan regular 
expression sederhana. Setelah itu, 
penggunaan parameter menggunakan 
program getopt mungkin bisa 
dipertimbangkan. Di antara parameter yang 
kita sediakan tersebut, pengubahan warna 
highlight mungkin salah satu fasilitasnya. 

Penulis sangat mengharapkan kontribusi 
dari pengguna Linux di tanah air untuk 
menjadikan program ini semudah dan 
sehebat grep. 

Dengan demikian, kita dapat menikmati 
console yang jauh lebih meriah. Bukankah 
Linux adalah sistem operasi yang hebat? 
Untuk menikmati hidup yang lebih 
berwarna, kita bahkan bisa 
mendapatkannya dengan berusaha lebih 
tanpa harus meninggalkan apa yang telah 
kita miliki. Hidup TI Indonesia! 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Diarinux: Sebuah 
Diary Sederhana M 


Tadi pagi tak sengaja kuberikan perintah rm -rf * di 
direktori /bin. Jadi, hari ini aku upgrade sistem. 
Untung distroku begitu penuh pengertian. Sekian 


dulu ya diarinux... 


ernah mengalami hal serupa? Kalau 

ya, masih ingat kapan terjadinya? 

Tidak ingat? Anda mungkin butuh 
diary. Sebuah diary sederhana, tepatnya, 
karena program sekelas Evolution pun 
memiliki fasilitas serupa. Ya, diary adalah 
teman yang cukup bisa membantu apabila 
digunakan dengan konsisten. Dan dengan 
modal she// dan dialog, kita akan mem- 
bangun sebuah diary sederhana namun 
mampu memenuhi kebutuhan dasar kita. 


Fitur program 

Diary yang akan kita buat akan memiliki 

fitur laksana diary elektronik lainnya. 

Berikut ini adalah daftar fiturnya. 

@ Pembuatan diary baru 
Yang satu ini tentunya adalah hal yang 
tidak ditawar-tawar lagi. Ketika Anda 
memilih membuat diary baru, sebuah 
interface kalender yang ramah akan 
disajikan kepada Anda. Untuk interface- 
nya, sepenuhnya akan kita gunakan 
program dialog. 

@ Penghapusan diary 
Ada kalanya kita perlu menghapus diary 
hari-hari tertentu. Sama seperti 
pembuatan diary, Anda pun akan 
disajikan sebuah kalender di mana 
nantinya Anda dapat memilih diary apa 
saja yang akan dihapus. Ingin 
menghapus semua diary dan melupakan 
semua kenangan lama? Silakan saja. 
Program ini juga memiliki fitur ini. Harus 
diakui, terkadang kita ingin pula 


melupakan semua kenangan yang Anda. 


@ Mendaftar diary yang terisi 
Ingin tahu kapan-kapan saja Anda 
mengisi diary? Jangan khawatir. 
Dengan cukup memilih satu menu, 
Anda dapat melihat kapan-kapan saja 
Anda mengisi diary. 





wpeecte AG p 
gum 
gu ur 









do au. om RÀ 






d donet. gi “oat 
"RI 


@ Mengedit semua diary sekaligus 
Walaupun terkesan kurang diperlukan, 
Anda tetap saja dapat mengedit semua 
diary yang telah pernah Anda buat 
sebelumnya. 

@ Pencarian 
Kapankah Anda menghapus semua isi / 
bin Anda tanpa sengaja? Kapankah 
distro Anda terasa begitu brengsek? 
Jangan khawatir. Masukkan saja kata 
kunci pencarian dan tanggal yang 
bersangkutan akan dilaporkan kepada 
Anda. 

@ Editor yang bisa diatur sesuai keinginan 
Baiklah. Anda termasuk fans Emacs. 
Teman Anda mungkin lebih menyukai 
Vim. Teman Anda yang lain telah jatuh 
cinta pada nano pada pandangan 
pertama. Jangan khawatir. Anda cukup 
set variabel EDITOR pada shell Anda. 
Dan kalaupun tidak ada variabel EDITOR 
yang telah diset, secara default, kita 
akan menggunakan Vi. 

@ Penambahan waktu secara otomatis. 
Setiap kali Anda mengisi diary, waktu 
saat itu akan secara otomatis tertulis ke 
dalam diary. Anda tidak perlu mengi- 
sikannya secara manual. Akan tetapi, 
Anda selalu dapat mengubah waktunya 
sesuai dengan keinginan Anda. 

@ Pemberitahuan kunjungan 
Setiap kali Anda membaca diary dan 
tidak melakukan perubahan, maka 
program ini akan menuliskan [visited] di 
diary Anda agar Anda tahu kapan 
terakhir diary tersebut dikunjungi. 

@ Keamanan 
Direktori tempat menyimpan diary hanya 
bisa diakses oleh pemiliknya. Setiap kali 
diary dijalankan dan diakhiri, permission 
direktori tersebut senantiasa akan selalu 
diperbaiki. 


www.infolinux.web.id 


Diarinux: Sebuah Diary Sederhana 





Cara kerja 

Prinsip kerjanya, pertama-tama kita akan 
memeriksa hal-hal yang kita butuhkan 
untuk menjalankan diary. Apa yang 
diperiksa hanyalah hal-hal yang manda- 
tory seperti ketersediaan dialog, editor, 
dan permission direktori tempat 
menyimpan diary. Setelah itu, sebuah 
menu akan ditampilkan sampai pengguna 
memilih tombol Cance/. Selama 
perulangan tersebut, kita akan 
menyediakan enam menu yang bisa 
dipilih oleh user. 

Untuk pembuatan diary, setelah 
kalender ditampilkan dan user telah 
memilih tanggal yang diinginkan, maka 
program akan mengambil waktu aktif dan 
menuliskannya ke diary untuk tanggal 
yang telah dipilih. Editor pun dijalankan. 
User bisa memilih untuk mengisi ataupun 
membiarkan saja diary tersebut. Dengan 
program diff yang telah meng-copy-kan 
file sebelum diedit ke tempat sementara, 
maka program pun akan membandingkan 
diary aktif yang telah diedit dan file 
sementara tersebut. Apabila tidak terjadi 
perubahan karena user tidak mengubah 
diary, maka tulisan [visited] akan 
ditambahkan ke diary yang bersangkutan. 

Sementara itu, penghapusan diary 
jauh lebih sederhana untuk dikerjakan. 
Setelah user memilih tanggal yang 
diinginkan, maka dengan perintah rm, 
program pun akan segera menghapus. Di 
masa yang akan datang, sebuah 
konfirmasi mungkin perlu ditambahkan di 
sini, Dan sebelum kembali ke menu 
utama, program akan memberitahukan 
status penghapusan diary. Untuk 
penghapusan semua diary, program 
sedikit lebih berbaik hati karena 


Friju25,1808] 5 ` 


i € Applications Actions 2g — 





Eile Edit View Terminal Go Help 






Create new or view o 

List all diaries 

Search diary 

Delete dia 

View or edit all diaries one by one 
Delete all diaries 








eiiis Buddy List Bmc - -/NOP/WRITIN| Eg 


* Interface diary 


INFoLINUX OKTOBER 2003 55 





Diarinux: Sebuah Diary Sederhana 


memberikan konfirmasi terlebih dahulu. 
Apabila user setuju untuk menghapus 
semua diary yang telah dibuat selama ini, 
maka kita pun menghapus direktori 
penyimpanan, memberitahukan hasilnya 
kepada user, membuat direktori penyim- 
panan baru dan memeriksa permission- 
nya. 

Bagaimana dengan mendaftar diary 
yang telah terisi? Hal yang satu ini cukup 
diselesaikan dengan memanggil program 


Is dan memasukkan hasilnya ke dalam file 


sementara. Setelah itu, kita pun 
menampilkan isi file sementara tersebut, 
yang akan segera dihapus sesudahnya. 


Mengedit semua diary sekaligus? Yang 


satu ini juga kurang lebih sama seperti 
mendaftar diary yang terisi. Kita akan 
memeriksa ketersediaan file diary dan 
kemudian mengeditnya. Cerita selesai. 

Dan fitur yang terakhir, pencarian, 
adalah dengan memanfaatkan program 
grep. Pertama-tama tentunya kita akan 
meminta user untuk memasukkan kata 
kunci pencarian, yang segera kita teruskan 
dengan memanggil program grep. Setelah 
itu, dengan beberapa kali pemanggilan 
program cut, kita pun menyimpannya ke 
dalam file sementara. File sementara 
tersebut akan ditampilkan sebelum 
dihapus. 

Semampu mungkin program ini 
didesain agar mampu memenuhi 
kebutuhan pengguna diary. 


Kode program 

Setelah semuanya selesai, kita pun akan 
segera memasuki kode program. Berikut 
ini adalah langkah-langkahnya: 


1. Definisi variabel penting 
PROGNAME - "diary" 
VERSION - "0.1a" 
COPYRIGHT 2 "SPROGNAME $VER 
SION, (c) Noprianto, July 2003. GPL." 
KEYGUIDE - "Use TAB and arrows to 
move. Also use vi style navigation: h j k 
| to move around days" 
DIARYDIR = - /DIARY 
VISITED - "[visited]" 


alias dialog = "dialog —backtitle | 


"$COPYRIGHT"" 
TEMP = /tmp/$$.diary 


56  INroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





| € Applications Actions 28 —| 


Frijul 25, 18:08 & ` 








Ele Edit Yew Terminal Go Help 








ajja Buddy List [Bic - -Nopvamn| i KWord | (Im | | 


2 Kalender diary 


2. Definisi fungsi pembantu 
function del() 
1 

rm -rf STEMP 

rm -rf /tmp/* .diary 


Fungsi del benar-benar hanya berfungsi 
sebagai tukang bersih-bersih. 
function checkDeps() 


{ if [ -z SEDITOR ] 
then 
w_vi= $(which vi) 
if [ -z $w vi | 
then 


echo "| cant find text 
editor. Sorry. Please update your EDITOR, if 
you dont have vi." 


exit 1 
else 
export DEDITOR - vi 
fi 
else 
export DEDITOR = SEDITOR 
fi 


w dialog = $(which dialog) 
if | -z $w dialog | 


then 
echo “I cant find dialog. 
Sorry." 
exit 1 
fi 


w tput- $(which tput) 

if [-z $w tput | 

then 
echo “I cant find tput. Sorry.” 
exit 1 

fi 


www.infolinux.web.id 


" € Applications Actions QM ===) Fiju25,19:09Q = ` 
Ele Edi View Terminal Go Help li 
16:54:01 [visited] 

16:54:03 [visited] 

18:09:21[] 
















test ! -d $DIARYDIR && mkdir 
$DIARYDIR 
chmod go-rwx SDIARYDIR 


Fungsi checkDeps akan memeriksa 
ketersediaan editor di sistem dengan 
memeriksa variabel shell EDITOR dan vi 
apabila variabel EDITOR tidak ditemukan. 
Setelah itu, fungsi ini juga akan memeriksa 
ketersediaan dialog dan tput. Yang 
terakhir, checkDeps akan memeriksa 
keberadaan direktori penyimpanan diary 
dan membuatnya apabila tidak ditemukan. 
Setelah itu, permission dari direktori 
tersebut pun dikembalikan menjadi default: 
hanya bisa diakses oleh pemilik. 


3. Program utama 

Program utama diawali dengan 
pemanggilan fungsi checkDeps. Setelah 
itu, sebuah perulangan terus menerus 
akan dilakukan di mana di dalam 
perulangan tersebut, kita akan 
menampilkan menu dan melakukan aksi 
yang bersesuaian dengan apa yang dipilih 
oleh user. Cara kerja selengkapnya telah 
dibahas pada bagian sebelumnya. Berikut 
ini adalah source code selengkapnya 
beserta penjelasan. 

checkDeps 


while [ 1 ] 
do 
dialog —menu "Choose action" 14 60 
6 edit "Create new or view or edit diary" 
list "List all diaries" search 
"Search diary" delete "Delete diary" | 
editall "View or edit all diaries 
one by one" | 
killall "Delete all diaries" 
2» $TEMP 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





| € Applications Actions 2 —) 


Frijul 25, 18:09 5 ` 


| € Applications Actions ag — | 





5———————E 





— 





Eile Edit Yew Terminal aD 








* Menampilkan semua diary 


test $? -ne 0 && break 
TODO - 'cat $STEMP' && del 


case $TODO in 
edit) dialog —calendar 
"S$PROGNAME: SKEYGUIDE" 10 40 
22 $TEMP 
test $? -ne 0 && continue 
DATE ='cat $TEMP' && del 
DATE= $(echo $DATE | sed -e 
'slMI-Ig') 
echo -n "$(date +%T) " >> 
SDIARYDIR/SDATE 
cp SDIARYDIR/SDATE STEMP 
$DEDITOR $DIARYDIR/SDATE 
DIFF = $(diff $TEMP 
SDIARYDIR/SDATE) && del 
test -z $DIFF && echo 
$VISITED >> $DIARYDIR/SDATE 
delete) dialog — calendar 
“SPROGNAME: SKEYGUIDE" 10 40 
22 $TEMP 
test $? -ne 0 && continue 
DATE -'cat $TEMP' && del 
DATE= $(echo $DATE | sed -e 
'slMI-Ig') 
unalias rm 
rm SDIARYDIR/SDATE 
if [ $? -eq O ] 
then 
dialog —msgbox “diary 
for $DATE deleted succesfully” 10 40 
else 
dialog —msgbox “diary 
for $DATE couldnot be deleted” 10 40 
fi 
list) echo “Diaries:” > STEMP 
for i in $(Is $DIARYDIR/) 
do 
test -f $DIARYDIR/Si && 





r IE Buddy List Jame. monata TE E C) 
2 Mencari diary 





echo $i >> $TEMP 
done 
dialog —textbox $TEMP 20 40 
del 


..a 
I 


search) dialog —inputbox "search 
keyword" 10 40 2» STEMP 
SEARCH = ‘cat $TEMP' 
del 
echo "Diaries contain 
SSEARCH:" > $TEMP 
grep $SEARCH -i SDIARYDIR -r 
| cut -dV -f2 | cut -d: -f1 | uniq > > 
STEMP 
dialog —textbox STEMP 20 40 
del 
editall)for i in $(Is $DIARYDIR) 
do 
test -f SDIARYDIR/Si && 
SDEDITOR $DIARYDIR/Si 
done 
killall)dialog —yesno Sure? 10 40 
if [ $? -eq 0 ] 
then 
rm -rf SDIARYDIR 
test $? -eq 0 && dialog — 
msgbox “All killed. All!” 10 40 
mkdir SDIARYDIR 
chmod go-rwx 
SDIARYDIR 
else 
dialog —msgbox 
"Abandoned" 10 40 
fi 
esac 
del 
done 
chmod go-rwx SDIARYDIR 


www.infolinux.web.id 


Diarinux: Sebuah Diary Sederhana 


del 
tput reset 


Penjelasan kode: 
Baris test $? -ne O && break bertujuan 
untuk menguji nilai kembalian dari program 
dialog. Apabila nilai kembalian tidak sama 
dengan O, yang berarti user memilih 
cancel, maka kita segera keluar dan 
perulangan dan mengakhiri program. 
Sementara, blok kode berikut ini 
DATE= $(echo $DATE | sed -e 's/V/-/g') 
echo -n "S(date +%T) " >> SDIARYDIR/ 
$DATE 





dimaksudkan untuk mendapatkan tanggal 
dan mengganti tanda / dengan tanda -. 
Setelah itu, kita pun menggunakan 
perintah date +%T untuk mendapatkan 
waktu aktif dalam format 24 jam. Dan 
yang terakhir, baris grep $SEARCH -i 
$DIARYDIR -r | cut -d\/ -f2 | cut -d: -f1 | 
uniq > 5 $TEMP berfungsi untuk 
menyaring hasil kembalian dari perintah 
grep agar apa yang kita dapatkan 
hanyalah nama filenya saja. 

Untuk interface yang lebih baik, cobalah 
untuk mengganti dialog menjadi gdialog 
dan variabel EDITOR menjadi editor yang 
memiliki antar muka grafis. Penulis memilih 
menggunakan diary ini karena tidak repot 
dan bisa disimpan ke disket. Ada yang 
berniat untuk menyempurnakannya lagi? 
Beberapa fitur berikut ini mungkin dapat 
dipertimbangkan untuk dibuat: 

@ Interface dan sistem pengaturan menu 
yang lebih baik. 

€ Tampilan dengan syntax highlighting. 

€ Hasil pencarian ditampilkan dalam 
check list sehingga user bisa memilih 
untuk menghapus/mengedit sebagian 
atau seluruhnya. 

€ Mampu dijalankan secara periodik 
lewat cron untuk mengingatkan user. 

Atau mungkin lebih baik lagi kalau kita 

bisa membuat daemon dan menjadi- 

kannya berjalan di latar belakang. 
€ Kemampuan i18n !! 


Demikianlah perkenalan kita dengan 
program diarinux. Semoga dapat berguna. 
Mari tetap senantiasa terus berkembang 
dan berkembang. 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


INFoLINUX OKTOBER 2003 57 








Aplikasi Linux di Grafis: Renderer 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Aplikasi Linux di Grafis: Renderer 


Penggunaan GNU/Linux dan aplikasinya semakin meluas, termasuk dunia 
multimedia. Beberapa film produksi Hollywood, pembuatan gambar atau 


animasinya menggunakan Linux, seperti Titanic, Shrek, Hollow Man, Star 


Wars II, dan Lord of The Rings. Hasilnya cukup spektakuler! Anda mau 


mencobanya? 


ahulu, untuk membuat suatu 

produk gambar atau animasi, 

pikiran orang pasti terarah pada 
kombinasi software dan hardware yang 
mahal. Dari sisi hardware, komputer dari 
jenis Macintosh atau Silicon Graphics 
segera masuk dalam daftar budget. Dari sisi 
software, aplikasi semacam Photoshop, 
CorelDraw, Adobe Premiere, Adobe After 
Effects, dan lain-lain juga masuk dalam 
utility yang akan dibeli. Total pengeluaran? 
Jangan tanya...sangat mahal, belum lagi 
kalau ditambah lisensi per user (ini tentu 
dengan asumsi Anda tidak pakai bajakan). 
Dari sini, berkembang anggapan bahwa 
investasi awal untuk suatu project 
multimedia sangat besar, dan kalau modal 
minim, sebaiknya angan-angan tadi dikubur 
saja. 

Sedikit angin segar didapat setelah 
prosesor dari keluarga Intel (compatible) 
semakin murah dan berkinerja semakin 
tinggi. Intel, AMD, Transmeta berlomba- 
lomba mengeluarkan jenis prosesor yang 
semakin “kencang”, bahkan sudah tembus 
batasan 2 GHz yang dulu dianggap agak 
sulit ditembus. Ditambah lagi, teknologi 
hardware PC lainnya seperti graphic card, 
memori, motherboard semakin canggih. 
Hasilnya? Perlahan namun pasti, 
penggunaan PC untuk project multimedia 
semakin banyak. Penggunaan SGI atau 
Macintosh bisa ditekan, misal hanya untuk 
fase pengerjaan akhir seperti rendering. 

Lalu, datang lagi angin segar berikutnya. 
Jangan keburu masuk angin dulu. Kali ini 
giliran Linux dan aplikasinya yang ikut 
berpartisipasi. Dimulai dengan GIMP yang 
cukup fenomenal, dan memberikan suatu 
alternatif baru bagi profesional di bidang 
grafis di samping Photoshop (yang bisa 
dibilang standar de facto pengolahan 
gambar 2D). Lalu meluas ke aplikasi grafis 
3D (3 dimensi), semisal POV ray (renderer), 


58 InroLINUX OKTOBER 2003 


Blender (modeller), dan Cinnelera 
(compositing). Di tulisan kali ini, penulis 
akan mengajak Anda melihat beberapa 
aplikasi grafis di area rendering. 

Sebelumnya, akan penulis beri dahulu 
gambaran, apa itu proses rendering. Secara 
awam, rendering adalah proses untuk 
membuat gambar utuh dari suatu model 
atau kerangka yang sudah dibuat 
sebelumnya. Model ini sebelumnya dibuat 
oleh program pembuat gambar 3D, misal 
3D Max atau Maya. Biasanya untuk 
mempercepat proses perancangan, gambar 
dibuat dahulu secara kasar dengan model 
wireframe. Dinamakan wireframe, karena 
bentuknya menyerupai kawat-kawat (wire) 
yang disusun menjadi suatu rangkaian. 
Baru setelah model seluruhnya selesai, 
proses rendering memproses model ini lebih 
lanjut, misal dengan menambahkan tekstur 
(texturing), efek cahaya (ray tracing), efek 
bayangan (shader), dan sebagainya. Dan 
jadilah gambar akhir yang diinginkan. 

Renderer di Linux sendiri ada yang free/ 
opensource, ada juga yang bersifat propri- 
etary atau non-free/closedsource. Di sini 
hanya akan diulas yang bersifat free/ 
opensource, namun jangan khawatir, 
kualitasnya bisa menyamai tipe proprietary. 
Sekali lagi, dunia open source menunjukkan 
kualitasnya. 


3Delight 
(www.3delight.com) 
Aplikasi renderer ini free, tapi tidak bersifat 
open source. Namun demikian, 3Delight 
tetap salah satu pilihan yang bisa 
dipertimbangkan di platform Linux. Fitur 
yang ditawarkan oleh 3Delight, antara lain: 
€ Compliant dengan standar RenderMan. 
Sebelumnya akan penulis jelaskan 
sedikit mengenai RenderMan. 
RenderMan adalah spesifikasi teknis 
untuk /nterfacing antara program 


www.infolinux.web.id 





modelling dan rendering. Sebuah 
renderer bisa disebut RenderMan 
compliant jika memenuhi semua 
requirement standard yang dijabarkan 
dalam spesifikasi teknis. Spesifikasi ini 
bisa dilihat di http://www.pixar.com/ 
renderman/developers corner/rispec/ 
rispec pdf/RlSpec3 2.pdf. 

3Delight dapat me-render semua file 
bertipe RenderMan Interface Bytestream 
(RIB) baik tipe binary atau text. 
Developer juga dapat membuat aplikasi 
yang me-/ink ke library lib3delight untuk 
menghasilkan gambar dengan bantuan 
RenderMan Application Programming 
Interface (API). 

Dukungan banyak fungsi rendering. 
3Delight mendukung banyak fungsi 
rendering, seperti depth of field, motion 
blur, surface displacement, atmospheric 
effects, selective ray tracing dan global 
illmuniation (ambient occlusion dan color 
bleeding). Bayangan (Shadows) bisa 
diaplikasikan menggunakan shadow 
map standar, ray tracing, atau 
menggunakan anti aliased multi depth 
shadow maps. Gambar bisa dihasilkan 
sampai dengan 96 bits per RGB. 
Geometry Support. 3Delight mendukung 
hampir seluruh kumpulan geometri 
RenderMan: subdivision surface, 
polygon, patches (B-spline, Bezier, 
Catmull-Rom dan lainnya), NURBS 
(dengan trim-curves), dan sebagainya. 
Juga mendukung penuh variabel user 
defined, termasuk vertex dan variable 
facevarying. 

Proses render yang cepat dan efisien. 
3Delight dapat menangani scene 
kompleks, yang terbuat dari jutaan 
bentuk primitif. Sejak desain awal 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





3Delight sampai sekarang, kecepatan 
rendering dan efisiensi penggunaan 
memori dimasukkan dalam prioritas 
utama. 

@ Dukungan banyak platform dengan 
optimisasi di kode program. 3Delight 
menawarkan banyak pilihan platform. 
Sejauh ini telah tersedia versi Windows 
(Intel dan AMD), Linux (Intel, AMD, 
PowerPC dengan dukungan AltiVec), 
MacOS X, dan IRIX (MIPS4). 


Beberapa tanya-jawab (FAO) mengenai 
3Delight: 

@ Dapatkah menggunakan 3Delight untuk 
merender scene Maya atau 3DS Max? 
Maya memiliki versi exporter RIB sendiri 
(sangat dasar). Sekalipun bisa langsung 
digunakan oleh 3Delight, RIB yang di- 
export Maya tidak memliki fitur seperti 
shader dan shadow. Alternatifnya, 
MayaMan (http//www.animallogic.com/ 
research/mayaman), yaitu rendering 
plugin dari Animal Logic (http:// 
www.animallogic.com) untuk Maya yang 
dapat digunakan untuk meng-export file 
RIB, dengan semua feature yang 
diperlukan untuk menghasilkan gambar 
kualitas tinggi dengan 3Delight (termasuk 
shader). Untuk 3DS Max, Animal Logic 
menawarkan produk serupa bernama 
MaxMan (http://www.animallogic.com/ 
research/maxman). 

@ Dapatkah menggunakan 3Delight untuk 
merender object Rhino3D? 





2 Gambar 1. Contoh hasil Render 3delight 


Ya, dengan RhinoMan (http:// 
www.rhinoman.com), yaitu plugin 
rendering untuk Rhino3D (http:// 
www.rhino3d.com) Trim curves, fitur 
yang sering digunakan dalam Rhino3D. 
@ Dapatkah menggunakan 3Delight 
dengan Houdini? 
Ya. Dengan meng-export scene sebagai 
file RIB dan meng-input-kannya ke 
3Delight. Shader Houdini (http:// 
www.sidefx.com) juga bisa di-export 
sebagai kode RenderManÁ? Shading 
Language, kemudian dikompilasi dan 
digunakan dalam 3Delight. 


Cara instalasi 3delight 
Pertama-tama, pilih bagian download yang 
ada di situs www.3delight.com. Berikutnya 
akan tampil halaman yang menanyakan 
identitas Anda, seperti alamat e-mail dan 
seterusnya. isi bagian ini, lalu pilih jenis 
3delight yang akan di-download. Pilih 
platform Linux Intel 386, juga disarankan 
menggunakan versi 0.9.6, karena versi 
yang terbaru masih beta. 

Jika download berjalan baik, maka Anda 
akan mendapat file 3delight-0.9.6-Linux- 
i686-libstdc + - -3.tar.gz. Simpan tarball ini 
di suatu direktori, misal di /usr/src. 

Lakukan dekompresi dan instalasi sebgai 
berikut (dari direktori /usr/src) 

# tar xzvf ./3delight-0.9.6-Linux-i686- 
libstdc + + -3.tar.gz 

# cd 3delight-0.9.6-Linux-i686-libstdc + + -3 
# install /usr/local/3delight (ganti direktori 
ini dengan direktori lain jika Anda ingin 
menginstal di direktori tersebut) 

# cd /usr/local/3delight 

# source ./.3delight bash (untuk bash 
shell) atau source ./.3delight csh (ini 
berguna untuk setup environment variable 
yang dibutuhkan 3delight) 

# echo SDELIGHT/lib > > /etc/Id.so.conf 
(untuk menambahkan path library 3Delight 
ke sistem) 

# Idconfig -v (untuk memastikan library 
3delight sudah di-load) 


Setelah itu, Anda bisa mencoba 
example yang disertakan, misal pada 
direktori example/dsm. Gunakan perintah 
sebagai berikut: 

# renderdl ./shadow.rib 
# renderdl ./image.rib 


www.infolinux.web.id 


Aplikasi Linux di Grafis: Renderer 


Jika ada error semisal warning mengenai 
framebuffer, abaikan saja. Jika proses 
render berjalan baik, anda akan men- 
dapatkan file image.tif (lihat Gambar 1). 


POV-Ray (www.povray.org) 
Renderer yang satu ini barangkali yang 
paling terkenal dan paling banyak dipakai 
oleh para pengolah grafis, terutama yang 
berkutat di platform UNIX/Linux. Sejauh 
ini telah memasuki versi 3.5, dan terus 
ditambahkan fiturnya oleh para devel- 
oper. 

Berita baik bagi para calon pengguna 
POVRay yang akan menjalankannya di atas 
renderfarm (cluster untuk rendering), telah 
tersedia patch POVRay untuk mendukung 
parallel processing menggunakan library 
Parallel Virtual Machine (PVM) atau 
Message Passing Interface (MPI). Anda bisa 
menggabungkannya dengan cluster 
middleware semacam OpenMOSIX atau 
batch scheduler seperti OpenPBS untuk 
membantu otomatisasi pembagian beban 
rendering. 

Patch PVM untuk POVRay bisa Anda 
dapatkan di http://pvmpov.sourceforge. 
net. Patch terbaru untuk versi 3.5 sudah 
tersedia, hanya saja statusnya (sampai 
artikel ini ditulis) masih unstable. Status 
stable masih untuk patch POVRay 3.1. Di 
situs PvmPOVRay ini bisa Anda dapatkan 
HOWTO yang menjelaskan bagaimana 
melakukan patching ke source code 
POVRay dan menjalankannya. Anda ingin 
versi MPI? (Catatan penulis: banyak yang 
menilai MPI lebih baik dari PVM dalam 
beberapa aspek, namun demikian Anda 
tidak usah bingung, pakai saja yang 
menurut Anda paling mudah) Versi MPI 
atau MPI-POVRay bisa Anda dapatkan di 
MPI-PovRay  http:/www.verrall.demon. 
co.uk/mpipov/. Ada juga enhancement 
dari PVMPOVRay bernama PvMegaPOV 
yang berupa bug fix dan penambahan 
fitur, bisa Anda dapatkan di PvMegaPOV 
http://www. wozzeck.net/images/pmp/. 

Fitur POVRay meliputi: 

@ Memiliki bahasa scene description yang 
mudah digunakan. 

@ Menyertakan banyak contoh file scene. 

@ Memiliki banyak file predefined yang 
memudahkan kita membuat bermacam- 
macam bentuk, warna, atau tekstur. 


InroLINUX OKTOBER 2003 59 








Aplikasi Linux di Grafis: Renderer 





2 Gambar 2. Contoh hasil Render POV Ray 


@ Kualitas gambar output yang sangat 
bagus (sampai dengan 48 bit warna). 

@ Banyak macam kamera, termasuk 
perspective, orthographic, fisheye, dan 
sebagainya. 

€ Mendukung macam lighting seperti 
spotlight, cylindrical light, dan area light. 

@ Mendukung inter diffuse reflection 
(radiosity). 

@ Memiliki komponen media partikel untuk 
memodelkan efek seperti awan, debu, 
api, atau uap. 

@ Mendukung beberapa format keluaran 
yaitu Targa, BMP (khusus versi 
Windows), PNG, dan PPM. 

@ Berhenti dan menyimpan sebagian hasil 
render dan me-render sisa bagian yang 
belum dirender di lain waktu. 

@ Menampilkan preview gambar saat 
dirender (tidak tersedia di semua 
platform OS). 

@ Pengguna bisa membuat tekstur mereka 
sendiri atau menggunakan tekstur 
predefined seperti Brass, Chrome, 
Copper, Gold, Silver, Stone, Wood. 


Cara instalasi PovRay 

Untuk percobaan PovRay, download tarball 
PovRay 3.5. File ini berformat tar.gz. Setelah 
download, letakkan misal di direktori /usr/src 
lalu lakukan ekstraksi dan instalasi: 

# tar xzvf ./povlinux.tgz 

# .linstall 


Script install akan meletakkan file binary 
povray dan konfigurasinya di bawah /usr/ 
local/bin, /usr/local/etc dst. Untuk 
sementara gunakan saja instalasi default ini. 

Untuk mencoba kemampuan PovRay, 
penulis menggunakan file POV dari website 
PovBench (htto://www.haveland.com/ 
index.htm?2povbench/index.php) yaitu 


60  InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








skyvase.pov. File ini biasanya digunakan 
untuk mem-benchmark kemampuan suatu 
komputer atau cluster dalam melakukan 
rendering. 
Setelah anda men-download file .pov 

tersebut, lakukan rendering: 

# povray skyvase.pov +v td -#ft -x 
ta0.300 #r3 -q9 -w640 -h480 +b1000 


Penjelasan opsi yg digunakan: 

=æ +v untuk verbose (output ke layar) 
proses rendering yang dilakukan. 

= +d untuk menampilkan gambar yang 
sedang di-render. Dengan demikian, 
Anda bisa melihat sebagian gambar 
yang telah diproses. 

=> -#ft untuk menentukan output yang 
dihasilkan disimpan dalam format TGA. 

=> +a untuk antialiasing. 

- +r untuk mengeset kedalaman 
maksimum rekursi dalam proses sub 
sampling pixel antialiased. 

- +q untuk menentukan kualitas gambar 
hasil render. 

=> +w mengeset lebar gambar. 

=> +h mengeset tinggi gambar. 

- +b mengeset besar buffer (dalam kilo 
byte). 


Contoh file skyvase.tga sebagai hasil 
render Pov-Ray terlihat seperti Gambar 2. 


Aqsis 
(aqsis.sourceforge.net) 
Aqsis termasuk open source renderer yang 
cukup naik daun. Karena bersifat 
RenderMan compliant, banyak yang melirik 
untuk menggunakannya, terutama 
semenjak tool Blue Moon Rendering Tool 
(BMRT) dihentikan produksinya oleh Exluna 
karena masalah lisensi dengan Pixar. 
Dulunya BMRT adalah tool free (bukan 
opensource) yang cukup terkenal, terutama 
karena kualitas gambarnya. Salah satu 
bukti nyata dari kehebatan BMRT bisa 
dilihat pada film Hollow Man. Efek siluet 
bayangan manusia yang terguyur air, 
digarap dengan BMRT. Anda yang sempat 
melongok situs BMRT, pasti sempat 
melihatnya di galeri gambar. 

Kembali pada Agsis, beberapa fiturnya 
adalah: 
@ Mendukung pixel filtering dan 

antialiasing. 


www.infolinux.web.id 





@ Mendukung koreksi gamma dan 
dithering sebelum kuantisasi. 

@ Menyediakan fasilitas untuk mengindeks 
texture map, environment map, dan 
shadow depth map. 

@ Menyediakan semua bentuk primitif 
geometri, dan menyediakan semua 
standart variabel primitif yang bisa 
diterapkan di semua bentuk tersebut. 

€ Menyediakan pilihan 15 standart /ight 
source, surface, volume, displacement, 
dan imager shader. 


Selain itu, disediakan juga beberapa fitur 
yang bersifat opsional dalam spesifikasi 
RenderMan, yaitu: 

@ Solid modelling. Semua surface tertutup, 
atau kombinasi dari surface yang jika 
dikombinasikan menjadi bersifat 
tertutup, dapat digunakan dalam operasi 
Constructive Solid Geometry (CSG) 
untuk menghasilkan bentuk-bentuk 
menggunakan operasi potongan 
(intersection), penggabungan (union), 
dan pengurangan (difference). 

@ Motion Blur. Agsis mendukung 
transformasi motion blur untuk semua 
bentuk primitif. 

€ Displacement. Mendukung penuh real 
displacement mapping menggunakan 
sembarang displacement shader. 

€ Mendukung Trim Curve 

@ Mendukung Level of Detail (LoD), 
sekalipun transisi yang lebih bagus 
(smooth) antarlevel tidak dimungkinkan. 


Cara instalasi Agsis 

Aqsis membutuhkan program logA4cpp 
(bisa Anda download di http:// 
log4cpp.sourceforge.net ) jika ingin meng- 
compile dari source code. Di sini penulis 
menggunakan log4cpp-0.3.4b (http:// 
log4cpp-O. 3.4b/). Unpack, configure, serta 
instal sebagai berikut: 


Gambar 3. 
Contoh 
hasil 
Render 
Aqsis 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 

















2 Gambar 4. Contoh hasil Render YafRay 


# tar xzvf log4cpp-0.3.4b.tar.gz 

# cd log4cpp-0.3.4b 

# .Iconfigure —prefix = /usr/local/log4cpp 
# make && make install 


Setelah instalasi log4cpp selesai, kita 
lanjutkan dengan instalasi agsis. Disini 
penulis men-download versi 0.7.6. Setelah 
itu lakukan perintah: 

# tar xzvf agsis-0.7.6.tar.gz 

# cd agsis-0.7.6 

#.Iconfigure —prefix - /usr/local/agsis — 
with-log4cpp-prefix = /usr/local/log4cpp 
# make && make install 


Setelah proses kompilasi selesai, 
masukkan direktori /usr/local/agsis ke 
dalam daffar pencarian library, misal 
dengan cara sebagai berikut: 

# echo /usr/local/agsis/lib » » /etc/ 
Id.so.conf 


Untuk mencoba Aqsis, Anda bisa 
menggunakan file vase.rib yang terletak 
pada direktori ribfiles hasil ekstrak tarball 
Aasis. Proses rendering bisa dilakukan 
dengan perintah: 

# cd /usr/local/agsis/bin 
# .lagsis -progress ./vase.rib 


Opsi -progress dipakai untuk 
menunjukkan (verbose) detail proses 
rendering. Dari sini, akan dihasilkan file 
vase.tif seperti terlihat pada Gambar 3. 


YafRay 
(www.coala.uniovi.es/ 
-jandro/noname/) 

Renderer yang satu ini terhitung cukup 
baru, namun memiliki perkembangan yang 
cukup pesat. Belum banyak informasi yang 
bisa digali, namun bila dilihat dari 


CHANGELOG, ada beberapa fitur yang 

menarik: 

€ Import tekstur Targa. 

€ Dukungan spotlight. 

@ Dukungan gamma correction. 

@ Memiliki filter "antinoise" untuk 
menghilangkan arealight noise. 

@ Dukungan multiprosesor. 

@ Bisa me-render file dalam format 
gzipped (.xml.gz). 

@ Source code yang compliant dengan 
(Open)MOSIX. Apa artinya? Minimal 
berarti Anda bisa dengan aman 
membiarkan MOSIX me-migrate proses 
YafRay. Juga mendukung kompresi 
untuk meningkatkan perfomance saat 
transfer data lewat network. 


Cara instalasi YafRay 

Pertama-tama, download source code 
Yafray. Penulis menggunakan versi YafRay 
0.0.4. Setelah anda mendapatkan tarball- 
nya, unpack ke direktori misal /usr/src/yafray. 
Lalu kompilasi dengan cara sebagai berikut. 
# .Iconfigure —prefix = /usr/local/yafray 

# make 

# make install 


Setelah proses make selesai, copy file 
gram.yafray ke direktori /etc atau /usr/local/ 
etc. 

Untuk mencoba YafRay, Anda bisa 
men-download contoh model yang siap di 
render di situs YafRay. Di sini penulis 
menggunakan file blurref.sample.xml.gz. 
Mungkin Anda agak terkejut, karena tidak 
umum sebuah renderer menggunakan file 
berformat XML. Setelah Anda men- 
download, gunakan perintah berikut untuk 
men-render-nya: 

# .Iyafray ./sample.xml.gz 


Jika Anda ingin menggunakan fasilitas 
multithreading dari yafRay, gunakan opsi -c 
seperti berikut ini: 

# .Iyafray -c 4  blurref.sample.xml.gz 
(menggunakan 4 thread) 


Dari perintah ini, akan dihasilkan file 
salida.tga seperti terlihat pada Gambar 4. 
Sekian dulu tulisan saya mengenai 

Renderer di Linux, kritik dan saran saya 
nantikan. Salam.& 
Mulyadi Santosa (a mulyadi@telkom.net) 


www.infolinux.web.id 








Aplikasi Linux di Grafis: Renderer 


Open Source: 


GudangLinux 


freedom forever 
http://www.gudanglinux.com 


Linux da 
gp —— 
GLX OpenShop" 
ITCenter Kuningan 
Lower Ground B1-21 

Jl. Prof. Dr. Satrio 

Jakarta 12940 

Ph. 021-5793-4060 
Fax 021-5793-5557 
info@gudanglinux.net 


INFoLINUX OKTOBER 2003 61 


Lebih Akrab dengan Linux 





Lebih Akrab dengan Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Keragaman distro Linux dan aplikasinya seringkali membuat pusing 
pengguna Linux. Hal tersebut belum ditambah dengan konfigurasi dan 
optimasi Linux itu sendiri. Kami akan mengulas berbagai tip dan trik agar 
Anda senantiasa lebih akrab dengan Linux. 


ngin keterbukaan memang sering- 

kali menimbulkan kontroversial. Di 

era keterbukaan software, 
terkadang pilihan menjadi terlalu banyak. 
Termasuk Linux dengan berbagai distro dan 
aplikasinya. 

Katakanlah Anda telah memilih satu 
distro dan ingin menginstal semua 
aplikasinya secara default. Artinya, apa 
yang datang bersama distro itulah yang 
akan Anda instal. Sediakan ruang kosong 
harddisk yang sedikit besar, dan semua 
urusan pun beres. Tapi tunggu dulu, Anda 
masih harus menyediakan partisi di mana 
Linux akan menetap. Bagi Anda yang baru 
saja bermigrasi, hal ini bisa jadi cukup 
menyebalkan. 

Dengan usaha membaca manual di 
Internet atau di buku-buku Linux yang saat 
ini dapat dengan mudah dibeli, Linux pun 
duduk dengan manis di harddisk kita. Anda 
telah menginstal semua aplikasi yang 
disertakan. Tapi tiba-tiba Anda harus 
berhadapan dengan istilah dan pemilihan 
desktop environment dan window 
manager. Waduh! Sudah instal, masih 
susah pula. 

Baiklah, untuk desktop environment, 
Anda lantas memilih KDE karena 
kemudahan pemakaiannya. Tiba-tiba Anda 
membutuhkan program tambahan. Dan 
untuk itu, instalasi pun harus dilakukan. 
Pertanyaannya: saya telah membeli semua 
CD-ROM untuk versi distro tersebut. Tapi 
sayangnya, aplikasi yang saya inginkan 
tidak terdapat di sana. Banyak orang 
berkata bahwa saya harus melakukan 
kompilasi. Dan hey! Saya hanyalah seorang 
pemakai dan tidak ingin terlibat dalam 
compile meng-compile! Apa-apaan ini! 
Dasar Linux! 

Dengan bantuan dukungan teknis, Anda 
pun berhasil menginstal program tersebut. 
Akan tetapi, ketika ingin ber-Internet, tiba- 
tiba Anda baru saja menyadari bahwa 


62 InroLINUX OKTOBER 2003 


ethernet Anda tidak dikenali oleh Linux. 
Bagaimana pula ini ? Dengan Windows. 
Semuanya lancar-lancar saja. Seorang 
teman kemudian menenangkan dan 
kemudian membuat tensi darah saya naik 
kembali dengan mengatakan bahwa 
sebaiknya saya melakukan kompilasi kernel. 
Kini saya benar-benar sebal dengan Linux. 

Setelah dibantu, akhirnya saya pun 
berhasil berselancar di Internet. Teman saya 
mengatakan bahwa dukungan untuk kartu 
ethernet saya belum diaktifkan di kernel. 
Saya sudah benar-benar muak dengan 
Linux. Rasanya ingin kembali saja ke 
Windows. 

Beberapa hari kemudian, kondisi 
tegangan listrik turun naik dan tiba-tiba 
komputer saya mati dengan sendirinya. 
Setelah tegangan listrik cukup stabil, 
komputer pun dinyalakan. Dan sebagai 
hasilnya, saya tidak dapat masuk kembali 
ke Linux karena file sistem saya sepertinya 
korup. Konsekuensi dari konsistensi saya 
untuk tetap menggunakan linux adalah 
selama beberapa jam saya tidak dapat 
bekerja. Semua gara-gara Linux. Rasanya 
ingin memarahi seorang teman yang lalu 
menyarankan saya untuk menggunakan 
Journaling file system. 

Kenapa semuanya harus begitu rumit di 
Linux? Apakah tidak bisa diperbuat lebih 
mudah lagi? 

Anda pernah mengalami hal serupa? 
Pernah? Lebih parah? Tenang saja. Anda 
tidak sendiri. Di awal-awal perkenalan 
penulis dengan Linux, penulis bahkan 
pernah berjanji setia untuk sedapat 
mungkin tidak menggunakan Linux. Tapi 
kini? Linux adalah salah satu sistem operasi 
yang paling penulis banggakan. Di artikel 
ini, kita akan kupas tuntas semua 
kebingungan. Bagi Anda yang masih ragu 
atau masih sebal dengan Linux, Anda akan 
menemukan bahwa Linux sebenarnya 
cukup menyenangkan. 


www.infolinux.web.id 








Distro 

Kita akan mulai dengan distro. Istilah yang 
merupakan kependekan dari distribusi 
adalah gabungan antara kernel Linux dan 
berbagai program yang diramu dengan 
prosedur tertentu. Kernel Linux hanya ada 
satu-satunya di dunia ini dan 
pengembangannya masih dikepalai oleh 
Linus Torvalds, yang kini bekerja secara 
penuh di Open Source Development Labs. 
Kernel stabil terbaru adalah 2.4.21 pada 
saat artikel ini ditulis. Versi stabil 
berikutnya, 2.6, saat ini telah mencapai 
2.6-test1. Kernel selalu hadir dalam dua 
versi: stabil dan pengembangan. Dengan 
pemberian versi x.y.z, maka kernel stabil 
akan memiliki nilai y genap dan kernel 
pengembangan akan memiliki nilai y ganjil. 
Dengan demikian, apabila ada yang 
menanyakan versi linux terakhir, jawablah 
dengan 2.4 atau 2.6 yang sebentar lagi 
akan unjuk gigi. 

Sementara, program-program yang 
tersedia di dunia ini sangatlah banyak. 
Setiap orang dapat saja membuat program 
baru atau mengembangkan dari yang telah 
ada. Hampir semua distro memaketkan 
program yang secara umum dipakai dan 
telah terbukti keandalannya. Beberapa 
distro mungkin menyertakan program 
tambahan, sementara beberapa lainnya 
tidak menyertakan program tertentu. 

Prosedur pembuatan distro mungkin 
tidak perlu didalami untuk saat ini. Tapi 
yang jelas, prosedur pembuatan dan aturan 
yang baik akan menjadikan distro lebih 
enak dipakai. 

Apabila Anda bertanya distro apa yang 
seharusnya dipakai dan mengharapkan 
jawaban yang sepraktis-praktisnya, maka 
jawabannya adalah terserah Anda. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Beberapa distro mengkhususkan dirinya 
untuk desktop. Beberapa lagi mengkhusus- 
kan pada server. Beberapa yang lain 
mengkhususkan pada bidang yang lain. 

Katakanlah Anda adalah pemakai 
desktop dan harus memilih salah satu 
distro. Anda dapat memilih satu dari distro 
yang kami sarankan berikut ini: SuSE, Red 
Hat dan Mandrake. Ketiga distro tersebut 
cukup populer. Red Hat dan Mandrake 
memiliki image CD-ROM yang dapat di- 
download di berbagai situs web di 
Internet. Sementara SuSE tidak 
menyediakan image CD-ROM tersebut. 
Untuk mudahnya, Anda dapat memilih 
Red Hat atau Mandrake. 

Tidak suka? Tenang saja, di luar sana, 
masih terdapat banyak distro lain yang 
menyenangkan. Sebut saja Libranet, 
Xandros, dan Lindows! Ketiga distro yang 
terakhir ini, sama seperti SuSE, mengha- 
ruskan Anda untuk merogoh kocek Anda. 

Salah satu hal yang harus 
dipertimbangkan adalah distro tidak 
memegang peranan penting dalam 
pendeteksian hardware, kestabilan sistem 
operasi dan hal-hal fatal lainnya. Semua hal 
tersebut lebih tergantung pada kernel. Dan 
kernel bisa di-compile. Peranan distro yang 
paling besar adalah pada ketersediaan 
program. Sementara, program pun bisa 
Anda compile sendiri. Anda tidak suka kata 
compile? Baiklah, berbagai binary (program 
siap jalan) untuk berbagai distro dapat 
dengan mudah Anda dapatkan di Internet. 

Jadi, andaikata Anda memilih satu distro 
yang cukup umum dan ternyata salah satu 
hardware Anda tidak dikenali, jangan 
terburu-buru untuk mengganti distro dan 
menginstal ulang. Budaya instal ulang 
bukanlah budaya Linux. 

Distro adalah ayam goreng. Penulis 
selalu menggunakan analogi seperti ini. 
Kernel adalah ayam, program-program 
adalah bumbu-bumbu, dan prosedur 
pembuatan distro adalah cara 
menggorengnya. 

Saran untuk pengguna desktop, pilihlah 
Red Hat atau Mandrake. Menurut informasi 
yag penulis dapatkan, salah satu produsen 
Linux di Indonesia juga akan mengeluarkan 
Linux yang cukup mudah dipakai dan 
sanggup memberikan dukungan untuk 
Anda. Kita tunggu saja, seberapa mampu 


distro tersebut bersaing dengan berbagai 

distro populer lainnya. 

Saran untuk pengguna server, Anda 
masih bisa menggunakan Red Hat atau 
Debian. Kedua disro ini pernah dipertim- 
bangkan oleh Sun Microsystems sebagai 
distro Linux yang akan mereka gunakan. 

Hal-hal yang harus dipertimbangkan 
dalam memilih distro dari sisi pengguna 
baru: 

@ Komitmen dan dukungan produsen serta 
dukungan komunitas. 

@ Kelengkapan program-program yang 
datang bersamanya. 

@ Kemampuan untuk mendeteksi 
hardware sistem. 

€ Menuruti prinsip it just works! Anda 
tidak perlu banyak campur tangan. 

@ Sesuaikan dengan kemampuan 
hardware Anda. Red Hat dan Mandrake 
keluar dengan program terbaru yang 
menuntut kemampuan lebih pada 
hardware. Gunakan versi lama dari Red 
Hat atau Mandrake, atau banting stir ke 
distro lain. 


Desktop environment 

Secara teori, pemilihan desktop environ- 
ment memiliki tingkat kesulitan yang sama 
dengan pemilihan distro, sementara apapun 
yang Anda pilih sebenarnya tidak akan 
terlalu mempengaruhi hidup Anda bersama 
Linux. 

Survai yang diadakan oleh /nfoL/INUX 
beberapa bulan yang lalu membuktikan 
KDE sebagai desktop terfavorit. 
Kemudahannya serta kemiripannya dengan 
Microsoft Windows tentunya patut 
diacungi jempol. Apabila Anda suka, 
langsung pakai saja. Tidak perlu berumit- 
rumit dengan memikirkan bahwa terkadang 
GNOME pun juga bagus. Tidak perlu 
berumit-rumit untuk iri karena XFCE jauh 
lebih ringan. Di sini, patokannya adalah pilih 
saja apa yang Anda sukai. 

Beberapa distro datang dengan desktop 
masing-masing. Anda bisa saja mengikuti 
distro Anda. Anda juga bisa memilih atau 
menginstal desktop lain. Anda tidak perlu 
mempelajari semua desktop yang ada. 
Yang lebih penting untuk dibahas adalah 
konsep dasar Linux dan penggunaan 
perintah Linux. Karena jika ada desktop 
aneh yang digunakan oleh teman Anda dan 


www.infolinux.web.id 





Lebih Akrab dengan Linux 


Anda tidak dapat menggunakannya, maka 
kalau Anda mengerti konsep dan perintah 
linux, cukup buka saja satu emulasi 
terminal di X dan bekerjalah di sana. 

Tidak perlu malu untuk tidak 
menggunakan KDE atau GNOME. Penulis 
sendiri selalu menggunakan IceWM dan 
sangat bangga terhadapnya. Yang 
terpenting adalah program-program yang 
bisa membantu menyelesaikan pekerjaan 
Anda. Desktop hanya memudahkan Anda. 

Hal-hal yang harus dipertimbangkan 
dalam memilih desktop dari sisi pengguna 
baru: 

@ Ikuti apa yang datang bersama distro 

Anda. 

@ Perhatikan kemampuan hardware 
komputer Anda. 

@ Pilih yang paling cocok untuk diajak 
bekerja. 


Space harddisk, mount 
point, dan lain sebagainya 
Berapa space yang diperlukan untuk 
menginstall Linux? Kemudian, pada saat 
instalasi, apakah yang dimaksud dengan 
mount point dan apa yang harus saya 
isikan atau saya pilih? Kemudian berapa 
ukuran swap yang saya perlukan? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
umumnya berkisar seputar instalasi. 
Sebenarnya, jawabannya dapat saja sangat 
singkat. Untuk masalah space, apabila 
Anda menginginkan program yang datang 
bersama CD-ROM-CD-ROM terinstal 
lengkap, sediakanlah space sekitar 3 
sampai 5 GB. Apabila Anda tidak akan 
menginstal penuh, maka 2 sampai 3 GB 
sudah sangat memenuhi. 

Kemudian untuk msalah mount point, 
apabila Anda adalah pengguna rumah atau 
pengguna desktop secara umum, Anda 
cukup menyediakan satu mount point saja 
pada saat instalasi, yaitu / (root filesystem). 
Anda bisa menganggap ini sebagai drive C: 
pada sistem operasi Microsoft Windows. 

Sementara untuk swap dan mitos yang 
mengatakan bahwa swap Anda harus dua 
kali RAM atau lebih, Anda tidak perlu 
terlalu ambil pusing. Sebagai pengguna 
rumah atau desktop secara umum, swap 
sebesar 64 atau 128 MB sudah lebih dari 
mencukupi. 7oh umumnya, swap yang 
terpakai hanyalah beberapa KB atau 


InoLINUX OKTOBER 2003 63 


Lebih Akrab dengan Linux 





beberapa MB. Dengan catatan, Anda tidak 
menjalankan berbagai aplikasi server yang 

membutuhkan memori besar seperti Oracle 
atau Zope. 


Filesystem 

Apabila Windows 2000 datang dengan 
NTFSnya, beberapa distro Linux umumnya 
datang dengan ext3 ataupun reiserfs. 
Beberapa distro masih setia dengan ext2. 
Beberapa waktu yang lalu, beberapa pihak 
mengatakan bahwa Linux sangat rentan 
akan gangguan listrik atau dimatikan tanpa 
melalui proses shutdown. Dengan 
mengabaikan masalah hardware yang terjadi 
karena gangguan listrik, apa yang 
sebenarnya rentan di sini adalah karena 
penggunaan filesystem konvensional seperti 
ext2. 

Sampai beberapa waktu yang lalu, 
penulis masih setia dengan ext2. Akan 
tetapi, ext3 dan reiserfs yang merupakan 
Journaling filesystem akan banyak 
memudahkan hidup Anda. Tidak ada lagi 
istilah harddisk rusak karena tidak melalui 
proses shutdown. Untuk instalasi Linux, 
pilihlah filesystem ext3 atau reiserfs. Penulis 
berbahagia dengan reiserfs dan terkadang 
apabila terjadi gangguan listrik, penulis tetap 
dapat menyalakannya kembali tanpa ada 
satu masalah sekalipun. Semuanya lancar. 


Instalasi program 
Kami pernah mengulas tuntas proses 
instalasi program di Linux. Pada intinya, 
setiap distro datang dengan paket 
manajemen baik yang dibuat sendiri 
ataupun yang diturunkan dari distro lainnya. 
Apabila dibandingkan dengan dunia 
Windows, terdapat beberapa hal prinsip 
yang berbeda. Program-program di 
Windows umumnya datang dengan 
installer yang akan memudahkan hidup 
Anda. Sekali jalan, semuanya beres. Akan 
tetapi, tidak jarang aplikasi A memaketkan 
sendiri pustaka yang diperlukan, sementara 
pustaka tersebut telah terinstal di sistem 
oleh program B. Di Windows, program- 
program cenderung lebih memilih se/f- 
contained dan memiliki individualisme 
sangat tinggi. Bahkan kalau tidak ada 
program semacam InstallShield, akan 
terdapat banyak keragaman di dunia 
instalasi program sistem operasi Windows. 


64 InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Sementara di Linux, sifat untuk self- 
contained umumnya dihindari. Dengan 
demikian, apabila program A memerlukan 
pustaka X dan pustaka X tersebut telah 
diinstal oleh program B, maka program A 
akan menggunakan saja pustaka X 
tersebut. Konsekuensinya, A tergantung 
pada X. 

Untuk memudahkan semua hal tersebut, 
maka dibuatlah paket-paket program yang 
di-maintain oleh pembuat distronya. Untuk 
menginstal, Anda cukup mencari 
ketersediaan paket untuk program yang 
Anda butuhkan. Sayangnya, produsen 
distro tidak mampu atau tidak mau untuk 
memaketkan semua program yang ada di 
dunia ini. Jadi mungkin-mungkin saja kalau 
Anda tidak menjumpai paket program 
tertentu di distro Anda. 

Lantas apa yang harus Anda lakukan 
ketika produsen distro tidak menyediakan 
paket untuk program yang Anda butuhkan? 
Berikut ini adalah langkah-langkahnya: 

@ Kunjungi situs program tersebut dan 
carilah apakah tersedia paket untuk 
distro Anda. Apabila Anda 
menggunakan Red Hat, Mandrake, atau 
Debian, maka kemungkinan besar, 
produsen program tersebut telah 
memaketkannya untuk Anda. 

@ Apabila produsen program tersebut tidak 
memaketkan untuk distro tertentu, 
carilah terlebih dahulu di paketnya di 
Internet. Google akan banyak 
membantu Anda untuk itu. Umumnya, 
beberapa pihak ketiga atau pengguna 
lain telah memaketkan program tersebut 
dan dapat di-download. 

@ Apabila benar-benar tidak tersedia paket 
untuk program tersebut, Anda dapat 
men-download source code-nya di situs 
program tersebut. Umumnya langkah- 
langkah kompilasi telah disebutkan 
secara detail. Anda bisa meminta teman 
Anda untuk membantu apabila Anda 
belum pernah melakukan kompilasi 
sendiri. Anda bahkan bisa meminta 
pihak ketiga untuk memaketkannya 
untuk Anda. 


Dukungan untuk hardware 
Beberapa tahun silam, rasa was-was 
memang cukup wajar ketika Anda ingin 
menggunakan hardware tertentu di Linux. 


www.infolinux.web.id 


Yah, Kernel linux 2.0 atau pun 2.2 
memang masih jauh untuk dikatakan 
sebagai sistem operasi yang banyak 
mengenali hardware. 

Tapi sejak kernel 2.4 ke atas, dan kernel 
2.6 yang akan keluar ini, dukungan 
hardware telah jauh disempurnakan. 
Ethernet dan sound card yang penulis miliki 
dapat berjalan dengan mulus menggunakan 
2.4.19. 

Bagaimana dengan VGA card? Lagi-lagi 
dulu, ketika versi Xserver-XFree86 masih di 
bawah 4 atau baru-baru mencapai versi 4, 
VGA-VGA card modern masih kurang 
didukung. Akan tetapi, untuk saat ini, 
dimulai dari versi 4.3, dukungan untuk 
berbagai VGA card modern pun semakin 
meluas. Produsen seperti nVIDIA pun tidak 
mau kalah dengan mendistribusikan driver 
untuk VGA card yang diproduksi oleh 
perusahaan tersebut. 

Lantas bagaimana dengan perangkat 
USB, SCSI dan macam-macam perangkat 
keras lainnya? Tenang saja. Secara 
umum, rasa-rasanya kita tidak perlu 
khawatir karena pengembangan kernel 
akan dilakukan terus menerus. Dan hal 
tersebut berarti kita akan menikmati 
Linux yang akan jauh lebih ramah di masa 
mendatang. 

Dan Linux adalah sistem operasi 
pertama yang mendukung kemampuan 
hyperthreading pada prosesor Intel terbaru. 
Luar biasa, bukan? 


Help! Help! Help! 

Komunitas adalah jiwa dari perkembangan 
sistem operasi Linux dan free software 
umumnya. Apabila Anda membutuhkan 
bantuan untuk program atau hal tertentu, 
cobalah membaca manual ataupun 
readme-nya. Paling tidak dari berbagai 
FAO yang dapat ditemukan dengan 
mudah di Internet. Dan kalau Anda butuh 
cepat, bergabunglah dengan beberapa 
channel tertentu di beberapa server irc. 
Server irc.freenode.net adalah salah satu 
server yang paling aktif. 

Demikianlah. Semakin kita mau 
mengenal Linux dan free software lebih 
dalam, semakin sayang kita akan linux dan 
free software tersebut. Karena, bukankah 
tidak kenal maka tidak sayang? 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 












Kompilasi Kernel 
Linux Red Hat 


Linux Red Hat merupakan distro yang 
sangat populer dan cepat perkembangan- 
nya. Jika Anda masih bertahan dengan 
Red Hat versi lama, tapi ingin menggunakan 
kernel terbaru, Anda dapat mengompilasi kernelnya. 






utorial ini berupa langkah-langkah dan interpreter memiliki fungsi dan tugas 
melakukan kompilasi kernel Linux yang sama namun berbeda dalam proses 
pada distribusi Red Hat 8.0. kerjanya. Kita tidak membahas interpreter 
Namun, tutorial ini juga dapat Anda dikarenakan tidak terlalu berhubungan 
gunakan untuk Red Hat 9 dengan dengan fokus artikel ini. 
menyesuaikan penulisan nomor versinya. 
Alasan penulis menggunakan Linux Red Compiler 
Hat 8.0 karena versi ini masih cukup baru Sebuah kode-kode program (source code) 
dan stabil, meskipun saat artikel ini ditulis sebelum dapat dijalankan (executable) 
sudah beredar Linux Red Hat 9. terlebih dahulu di terjemahkan oleh compiler 
menjadi kode-kode biner (binary code) yang 
Kernel Linux dapat dimengerti oleh mesin (komputer). 
Kernel adalah inti dari sistem operasi Linux, Seperti halnya kernel Linux yang terdiri atas 
yang menjembatani interaksi antara program-program yang ditulis dalam bahasa 
program-program (aplikasi-aplikasi) di Linux C, sebelum dapat digunakan tentunya 
dengan perangkat keras (hardware) terlebih dahulu dilakukan proses penerje- 
komputer. Kernel memiliki peranan dan mahan atau biasanya sering disebut kom- 
fungsi yang sangat penting karena kernel pilasi dahulu. Umumnya di Linux kita dapat 
dapat berinteraksi langsung dengan menggunakan utilitas GNU gcc sebagai 
hardware dan juga dapat berinteraksi compiler untuk penerjemahan tersebut. 
langsung dengan program-program user 
(Linux applications). Gambar 1 adalah Mengapa melakukan 
diagram yang menggambarkan kedudukan kompilasi kernel? 
kernel. Pertanyaan ini memiliki banyak jawaban 
Kernel memiliki tugas dan tanggung sebagai alasan yang akan penulis gunakan 
jawab sebagai berikut: dalam melakukan kompilasi kernel. Tetapi 
@ Task Scheduling (Multitasking) seharusnya Anda jangan sekali-kali 
Memory Management 
Hardware support Kernel Space 






Networking support 
Audio support 
File system support 


User Space 


Sistem operasi Linux, yang biasa disebut 
juga kernel Linux, adalah sekumpulan 
program-program yang ditulis dalam kode 
sumber bahasa C (salah satu bahasa 
pemrograman tingkat tinggi). Program 
merupakan sekumpulan instruksi atau 
pernyataan-pernyataan yang dimengerti oleh 
sebuah compiler atau interpreter. Compiler 


www.infolinux.web.id 





Kompilasi Kernel Linux Red Hat 


mencoba melakukan hal ini jika Anda belum 

mengerti benar dan paham mengenai apa 

itu kompilasi kernel Linux, atau jangan 
sekali-kali Anda lakukan hal ini pada sistem 

Linux Anda yang memang merupakan 

sistem yang penting dan sudah stabil 

(oroduction server) di lingkungan jaringan 

komputer Anda. Jika Anda memang 

bersikeras berkeinginan melakukan 
kompilasi kernel, maka ikuti dan pahami 
langkah-langkahnya yang akan penulis 
jelaskan pada artikel ini. 

Berikut ini beberapa alasan utama bagi 
penulis atau mungkin juga Anda mengapa 
melakukan kompilasi kernel: 

@ Untuk mengoptimasikan kernel Linux 
terhadap hardware Anda. 

@ Untuk mengoptimasikan sistem Anda 
untuk aplikasi-aplikasi spesifik seperti 
Oracle atau MySOL database server 
atau sebagai sistem yang akan ditujukan 
sebagai dedicated router atau firewall. 

@ Untuk meningkatkan security dengan 
menggunakan kernel patches seperti 
grsecurity atau LIDS. 

@ Agar sistem Anda dapat mendukung 
hardware terbaru yang ingin digunakan. 

@ Ingin menggunakan fitur-fitur spesifik 
seperti LVM atau Sistem File NTFS dan 
fitur-fitur lainnya. 

@ Memperbaiki atau menghilangkan bugs 
yang ada pada kernel Anda saat ini. 

@ Ingin memperbarui/meng-upgrade versi 
kernel agar up to date. 


Tipe kernel Linux 

Sebelum kita mulai melakukan kompilasi 
kernel, ada baiknya penulis menjelaskan tipe- 
tipe kernel Linux, agar hasil kompilasi sesuai 
dengan kernel tipe apa nantinya yang akan 


Hardware 
Linux Kernel 


User Programs 


2 Gambar 1. Diagram kernel 
dalam sistem Linux 


INFoLINUX OKTOBER 2003 65 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Kompilasi Kernel Linux Red Hat 





dihasilkan dari kompilasi kernel Linux. Kernel 
Linux dibagi dalam dua tipe kernel, mono- 
lithic kernel dan modular kernel. 


Monolithic kernel 
Kernel Linux dengan tipe seperti ini 
memungkinkan semua driver hardware 
atau fitur-fitur sistem dikompilasi langsung 
ke dalam kernel atau diintegrasikan (built-in) 
menjadi satu kesatuan utuh sebagai sistem 
operasi Linux. 
Keuntungan dari kernel tipe ini adalah 
sebagai berikut: 
@ Interaksi atau komunikasi hardware 
dengan sistem lebih cepat. 
@ Dari segi security system, relatif lebih 
aman. 


Modular kernel 

Kernel Linux dengan tipe ini memungkinkan 

driver hardware atau fitur-fitur sistem 

dikompilasi sebagai modul-modul dan 
tersimpan di dalam //ib/modules/versi-kernel- 

X-X (catatan: kata versi-kernel-x-x diganti 

dengan nomor versi kernel yang digunakan). 
Keuntungan dari kernel tipe ini adalah 

sebagai berikut: 

@ Kernel menjadi lebih fleksibel. Anda 
dapat memuat (load) modul ke dalam 
kernel sesuai yang Anda butuhkan saja. 

@ Pergantian hardware lebih mudah karena 
bersifat modular, di mana Anda dapat 
menyertakan driver seluruh hardware 
sebagai modul dengan hanya melakukan 
probing suatu modul (menggunakan 
perintah-perintah /nsmod atau 
modprobe). 


Persiapan kompilasi kernel 
Sebelum memulai proses kompilasi kernel 
tentunya Anda perlu mempersiapkan 
program-program atau utility yang 
diperlukan selain source dari kernel itu 
sendiri. 
Utility yang diperlukan sebagai berikut. 
€ Paket-paket compiler, seperti GNU gcc, 
make, glibc, binutils. Semua paket 
program ini tersedia pada CD Linux Red 
Hat. 

@ Patch yang tersedia, ini sifatnya opsional 
jika memang Anda memerlukan 
patching terhadap kernel. 

@ Library C lainnya seperti ncurses. 
Persiapan lainnya yang tidak kalah 


66 InroLINUX OKTOBER 2003 


Index of /pub/linux/kernel/v2.4 - Mozilla 
a File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


Q, @ Q Q Sy. http//www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2 .4/ 


28-Nov-2002 15:54 
28-Nov-2002 15:54 
13-Jun-2003 07:53 
13-Jun-2003 07:53 
13-Jun-2003 07:53 
13-Jun-2003 07:53 
26-May-2003 13:36 
13-Jun-2003 07:53 
29-Mar-2001 21:03 
29-Mar-2001 21:03 
29-Mar-2001 21:03 
29-Mar-2001 21:03 
29-Mar-2001 21:03 


2 Gambar 2. www.kernel.org 


penting adalah melakukan resume terhadap 
hardware komputer yang Anda gunakan 
seperti jenis prosesor, ethernet, sound 
card, block device (hard disk IDE/SCSI), 
USB, PCMCIA card, sistem file yang akan 
Anda gunakan, dan lain- lain. 


Mendapatkan source code 
kernel 

Meskipun distribusi Red Hat biasanya 
menyediakan update atau upgrade kernel 
Linux, yang dapat diperoleh dalam paket 
yang sudah jadi atau binary di http:// 
www.redhat.com/apps/support/errata, 
namun pada artikel ini penulis hanya akan 
meng-update atau meng-upgrade kernelnya 
dengan menggunakan paket dalam bentuk 
source. Alasan penulis, jika menggunakan 
paket kernel yang sudah binary cukup 
sederhana dan terbatas, berbeda halnya 
dengan paket kernel yang masih dalam 
bentuk source code yang tentunya lebih 
komplek proses instalasinya dan dapat 
memungkinkan penulis mengonfigurasi 
kernel sesuai kebutuhan saat ini. 

Untuk mendapatkan source code kernel 
Linux, Anda dapat memperolehnya di http:/ 
/www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2. 4/ 
sebagaimana yang dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

Pada artikel ini penulis akan meng- 
upgrade kernel pada sistem Linux Red Hat 
(versi kernel lama 2.4.18-14) 
menggunakan source code kernel versi 
2.4.21 dan tipe kernel yang nantinya 
dihasilkan adalah modular kernel. 


www.infolinux.web.id 


2 So [iri] 





Menguraikan source 
Setelah memperoleh source code kernel 
Linux, langkah selanjutnya adalah 
mendekompres dan mengekstrak source 
code kernel, yang biasanya dikemas dalam 
paket arisp terkompresi tar.gz atau 
tar.bz2, ke dalam direktori /usr/src 
(sebagai user root). 

# cd /usr/src 

# tar -xzvf linux-2.4.21.tar.gz 


atau untuk paket kernel dengan format 
arsip tar.bz2 sebagai berikut: 
# tar -xjvf linux-2.4.21.tar.bz2 


Jika Anda memerlukan patching kernel 
maka lakukan sebagai berikut: 

# cd /usr/src/linux-2.4.21 

# patch -p1 < /path/ke/direktori/ 
file patch 


Catatan: 

/path/ke/direktori/file patch diganti dengan 
path direktori tempat menyimpan file patch 
yang Anda ingin gunakan. 


Kemudian sebaiknya Anda membuat 
simbolik link untuk direktori hasil ekstrak 
tadi. Hal ini untuk kemudahan Anda dalam 
bekerja meskipun sifanya opsional. 

# In -s /usr/src/linux-2.4.21 /usr/src/ 
linux 


Saat berada di dalam direktori /usr/src/ 
linux lakukan perintah-perintah berikut ini: 
# make mrproper 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Perintah di atas akan melakukan peng- 
hapusan file-file kernel yang lama yang tidak 
dinginkan seperti file-file yang berekstensi .o 
yang ada pada direktori /usr/src/linux. 


Konfigurasi kernel 
Langkah ini sangat penting karena 
bertujuan untuk memilih driver hardware 
atau fitur-fitur sistem yang mana saja yang 
akan dijadikan modul bagi kernel atau 
mungkin driver hardware atau fitur-fitur 
sistem yang mana saja yang akan 
diintegrasikan (built-in) ke dalam kernel. 
Untuk itu jalankan perintah make 
menuconfig, atau make xconfig, atau 
yang primitif make config. 

# make menuconfig 


Perintah di atas akan memunculkan 
window text based yang berisi pilihan 
komponen-komponen yang dinyatakan 
dalam menu kategori yang nantinya akan 
dipilih (Gambar 3). 

Pada window utama ini, Anda dapat 
memilih menu kategori yang ada dengan 
mengarahkan kursor lalu menekan tombol 
«Enter» atau tekan tombol «Select». 
Lalu tambahkan suatu item menu untuk 
sistem kernel Anda pada pilihan menu 
kategori ini. Cara menambahakan suatu 
item untuk sistem kernel modular dengan 
menekan tombol M di keyboard Anda, 
untuk sistem kernel monolithic tekan 


b droot® rnd-2:/usr/src/linux - Shell - Konsole 


| Session Edit View Settings Help 


Main Menn 
. «Enter» selects submenus ---». Highlighted letters are 
modularizes features. Press «Esc»«Esc» to exit, «?» for Help. 


EDU «005» Kea | 








2 Gambar 3. make menuconfig 


MN 4Linux Kernel Configuration 


| Fusion MPT device ewpert 
IEEE 1394 (FireWire) support (EXPERIMENTAL) | 





Kompilasi Kernel Linux Red Hat 











120 device support 
Network device support 
Amateur Radio support 











IrDA (infrared) support 








ISDN subsystem 
Multi-device support (RAID and LVM) | 


Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE) 








Telephony Support 











Networking options | 
| 
| 


ATA/IDE/MFM/RLL support 








2 Gambar 4. make xconfig 


tombol Y (atau dalam beberapa hal Anda 
bisa juga menggunakan space bar), dan 
untuk membatalkan pilihan Anda terhadap 
suatu item tekan tombol N. Simbol — > 
merupakan menu kategori yang 
mempunyai beberapa submenu, simbol [*] 
menjelaskan bahwa item tersebut 
merupakan builtin, simbol [M] merupakan 
modular, simbol [ ] merupakan item yang 
tidak dipilih atau modul dengan tipe builtin, 
dan simbol < > merupakan simbol item 
yang bisa dan dapat digunakan sebagai 
modul maupun builtin. Untuk kembali ke 
menu awal pilih XExit5 atau tekan [Esc]. 
Selain make menuconfig, Anda dapat 
menggunakan metode konfigurasi kernel 
yang berbasis window GUI (graphical user 
interface) dengan menjalankan perintah 





www.infolinux.web.id 





make xconfig, yang akan menampilakan 
window seperti terlihat pada Gambar 4. 
# make xconfig 


Gambar 5 menunjukkan proses 
konfigurasi kernel dengan memilih menu 
kategori Network device support pada 
metode konfigurasi kernel menggunakan 
make menuconfig. 

Jika selesai melakukan konfigurasi 
kernel, Anda harus menyimpan konfigurasi 
kernel ini pada sebuah file (yang biasanya 
bernama .config dan terletak dalam 
direktori /usr/src/linux/). Untuk itu, pilih 
tombol "Exit" dan Anda harus memilih yes 
pada window seperti gambar 6. 

Pada distribusi Red Hat 8.0, jika Anda 
ingin menggunakan file konfigurasi kernel 
lama, maka Anda cukup menyalin file 
konfigurasi kernel yang ada pada direktori / 
boot yang bernama config-2.4. 18-14 ke 
direktori source Linux, yaitu /usr/src/linux 
dengan nama file .config. 


Kompilasi dan instalasi 
kernel 
Langkah selanjutnya setelah melakukan 
konfigurasi kernel adalah melakukan 
kompilasi dan instalasi kernel. 

# make dep 


Perintah ini akan memastikan agar 
ketika kernel dikompilasi tidak mengalami 
masalah dependency. Masalah depen- 
dency ini akan muncul jika suatu option 
(menu kategori/sub menu/item) yang 
Anda pilih bergantung pada option yang 
lainnya tidak dipilih. 

# make bzlmage 


INFoLINUX OKTOBER 2003 67 





Kompilasi Kernel Linux Red Hat 


bdroota rnd-2:/usr/src/linux - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


A0 


[EE AIA Iii 


| 
| 
| 
| 





2 Gambar 5. Menu pilihan Network device support 


Perintah di atas berarti mulai melakukan 
proses kompilasi kernel. Proses ini biasanya 
memakan waktu cukup lama, tergantung 
pada spesifikasi hardware Anda (jenis 
prosessor dan besarnya RAM). 

Hasil kompilasi nantinya akan membuat 
kernel image, yaitu /usr/src/linux/arch/i386/ 
boot/bzlmage . Selanjutnya Anda harus 
menyalin kernel image tersebut ke direktori 
/boot. 

#cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzlmage / 
oot/vmlinuz-2.4.21 


Sebaiknya salin kernel image dengan 
nama yang standar dan sudah ditentukan 
(biasanya vmlinuz-version) serta yang 
mudah mengenalinya. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan 
kompilasi dan instalasi modul-modul kernel. 

# make modules 
# make modules install 


Perintah di atas akan mengompilasi dan 
menginstalasi atau meletakkan modul-modul 
kernel yang sudah dikompilasi ke direktori / 
lib/modules/versi-kernel-x-x (catatan: kata 
versi-kernel-x-x akan diganti dengan nomor 
versi kernel yang digunakan). 

Langkah berikutnya adalah memin- 
dahkan System.map dari kernel yang baru 
ke direktori tersendiri agar memudahkan 
administrasinya. Dan jangan lupa mem- 
back-up kernel yang lama untuk kembali 
digunakan jika ada masalah dengan kernel 
baru. 

# cp /boot/System.map /boot/ 
System.map.kernel-old 


68 InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





bdrootO rnd-2:/usr/src/linux - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


HALL AI Ii 




















2 Gambar 6. Menyimpan konfigurasi kernel 


# cp /usr/src/linux/System.map /boot/ 
System.map 


Update LILO/GRUB 


Agar kernel Anda yang baru saja di 
kompilasi dapat dikenali oleh boot loader 
seperti LILO ataupun GRUB, maka Anda 
harus melakukan update atau memodifikasi 
konfigurasi boot loader tersebut, yaitu 
dengan cara mengedit file konfigurasi 
masing-masing boot loader. 

Jika sistem Anda menggunakan boot 
loader LILO, lakukan penambahan direktif- 
direktif pada file /etc/lilo.conf. 
prompt 
timeout = 50 
boot = /dev/hda 
map - /boot/map 
install = /boot/boot.b 
message - /boot/message 
default  RedHat8.0-new 
linear 


#Baris-Baris tambahan untuk kernel yang 
baru Anda kompilasi 

image = /boot/vmlinuz-2.4.21 

root = /dev/hda2 

label - RedHat8.0-new 

read-only 


#kernel lama anda 

image = /boot/vmlinuz-2.4.18-14 
root = /dev/hda2 

label - RedHat8.0 

read-only 


#Wah..yang ini cuma iseng 


www.infolinux.web.id 


other = /dev/hda1 
label - Windows2000 


Jalankan lilo agar konfigurasi LILO 
terbaru tersebut ditulis ke MBR: 
# lilo -v 


Dan jika Anda menggunakan boot loader 
GRUB, lakukan penambahan direktif-direktif 
pada file /etc/grub.conf. 
boot = /dev/hda 
default = 0 
timeout - 10 
splashimage = (hd0, 1)/grub/splash.xpm.gz 


#Baris-Baris tambahan untuk kernel yang 
baru Anda kompilasi 
title Red Hat Linux (2.4.21) 
root (hdO, 1) 
kernel /vmlinuz-2.4.21 ro 
root - LABEL - / 


Zkernel lama Anda 
title Red Hat Linux (2.4.18-14) 
root (hd0, 1) 
kernel /vmlinuz-2.4.18-14 ro 
root - LABEL - / 
initrd /initrd-2.4.18-14.img 


#Wah..yang ini cuma iseng 
title DOS 
rootnoverify (hd0,0) 
chainloader +1 


Terakhir, reboot mesin Anda dengan 
kernel baru untuk menguji hasil kompilasi. 
Henry Saptono (henry @nurulfikri.com) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








Kompilasi kernel bukan suatu keharusan. Terutama bila sistem Linux 
Anda sudah berjalan dengan baik. Kompilasi hanya dibutuhkan bila ada 
kekurangan atau kelemahan pada kernel yang sedang digunakan. 
Misalnya, Anda ingin upgrade dari kernel 2.2 ke 2.4. 


eskipun kernel Linux digunakan 

di semua distro GNU/Linux, 

tetapi setiap distro mempunyai 
cara masing-masing untuk melakukan 
upgrade atau kompilasi kernel, termasuk 
distro Debian. Pada versi Debian yang 
terakhir (Debian 3.0 r1) ternyata kernel yang 
digunakan masih merupakan kernel 2.2.x, 
meskipun pada CD-nya disertakan kernel 
2.4.18. Hal ini tentunya membutuhkan 
waktu ekstra untuk melakukan upgrade 
kernel dari versi 2.2.x ke 2.4.18. 


Persiapan 

Hal yang paling sederhana yang perlu 
dilakukan adalah memastikan versi kernel 
yang digunakan saat ini. 

# uname -r 

2.2.20-idepci 


Seperti terlihat di atas, kernel yang 
digunakan saat ini adalah kernel 2.2.20. 
Setelah yakin dengan versi kernel yang 
digunakan, kita mulai dengan memasang 
paket-paket yang diperlukan untuk upgrade 
dan kompilasi kernel-2.4.18. Adapun paket- 
paket yang diperlukan untuk dipasang 
terlebih dahulu adalah: 

1. gcc 

Paket ini digunakan untuk melakukan 

kompilasi. Seperti yang kita ketahui 

bahwa Kernel linux diberikan dalam dua 
bentuk yaitu mentah (source) atau siap 
pakai (binary). Biasanya orang lebih 
memilih untuk melakukan kompilasi 
sendiri yaitu mengubah source kernel 
menjadi binary. Kompilasi perlu 
dilakukan juga ketika kernel yang sudah 
kita gunakan ternyata memiliki masalah 
sehingga harus diperbaiki atau 
dikompilasi ulang. Jika kita cermati 
proses kompilasi tersebut, akan terlihat 
bahwa gcc melakukan tugasnya untuk 
mengompilasi file-file yang berupa 
source menjadi binary. 


. libncursesb 
. libncursesb-dev 
. libc6-dev* 
. bin86* 
bin86digunakan Debian untuk mela- 
kukan khusus terhadap kernel versi 
2.2.x untuk komputer yang memiliki 
arsitektur x86 seperti Intel dan AMD. 
Anda tidak memerlukannya jika Anda 
melakukan kompilasi pada kernel versi 
2.4.x. 
6. fakeroot* 
Melakukan kompilasi kernel biasanya 
selalu menggunakan account root. 
fakeroot, seperti namanya, digunakan 
untuk melakukan simulasi seolah-olah 
kompilasi kernel dilakukan dalam 
lingkungan root sehingga Anda tidak 
perlu beralih menggunakan account 
root untuk melakukan kompilasi. Atau, 
Anda dapat saja tidak menggunakan 
fakeroot ini dan langsung menggu- 
nakan account root untuk melakukan 
kompilasi. 
7. Kernel-package 
8. kernel-source-2.4.18 
Inilah inti dari sistem operasi GNU/Linux, 
kernel. Bentuk source inilah yang akan 
kita kompilasi menjadi sebuah binary. 


IT? NON 


Gunakan account root dan kemudian 
Anda dapat melakukan instalasi paket- 
paket yang diperlukan secara bersamaan 
dengan perintah: 

# apt-get install gcc libncurses5 
libncursesb-dev libc6-dev fakeroot kernel- 
package kernel-source-2.4.18 

Reading Package Lists... Done 

Building Dependency Tree... Done 

Sorry, libncursesb is already the newest 
version. 

The Following extra packages will be 
installed: 


binutils bzip2 cpp cpp-2.95 dpkg-dev gcc- 


2.95 libbz2-1.0 make patch perl perl- 


www.infolinux.web.id 





Kompilasi Kernel ala Debian 


Kompilasi Kernel ala Debian 





modules 
The Following NEW packages will be 
installed: 

binutils bzip2 cpp cpp-2.95 dpkg-dev 
fakeroot gcc gcc-2.95 kernel-package 
kernel-source-2.4.18 

libbz2-1.0 libc6-dev make patch perl perl- 
modules 
0 packages upgraded, 17 newly installed, 0 
to remove and 0 not upgraded. 
Need to get 0B/33.6MB of archives. After 
unpacking 61.7MB will be used. 
Do you want to continue? [Y/n] 


Pada pesan di atas, kita dapat melihat 
bahwa paket yang diinstal rupanya bukan 
saja paket-paket yang kita definisikan tetapi 
juga paket yang lain. Hal ini disebabkan 
paket tersebut saling terkait dengan paket 
yang lain atau yang dikenal dengan istilah 
dependency. Silakan tekan [Enter] atau 
jawab Y kemudian tekan [Enter] untuk 
melanjutkan. 

Media Change: Please insert the disc 
labeled "Debian GNU/Linux 3.0 r1 Woody - 
- Official i386 Binary-1 (20021218) in the 
drive 'cdrom' and press enter 


Selanjutnya masukkan CD Debian # 1 
ke dalam cd-rom dan tekan [Enter]. 
Kemudian Anda akan diberi peringatan 
mengenai penggunaan paket binutils. 
Anda dapat abaikan peringatan ini dan 
tekan [Enter] dan kemudian apt-get mulai 
memilih file-file yang akan dipasang dari 
CD #1 
< dipotong > 
Selecting previously deselected package 
< nama-paket > 
Unpacking <nama-paket> (from .../ 


InroLINUX OKTOBER 2003 69 


Kompilasi Kernel ala Debian 





«nama-paket » ) ... 

Selecting previously deselected package 
« nama-paket » 

Unpacking «nama-paket» (from .../ 
«nama-paket » ) ... 

Selecting previously deselected package 
< nama-paket » 

Unpacking Xnama-paket» (from .../ 
Xnama-paket» ) ... 

Media Change: Please insert the disc 
labeled ‘Debian GNU/Linux 3.0 r1 Woody - 
- Official i386 Binary-2 (20021218) in the 
drive 'cdrom' and press enter 


Masukkan CD # 2 dan tekan [Enter] 
« dipotong > 
Selecting previously deselected package 
< nama-paket » 
Unpacking Xnama-paket» (from .../ 
«nama-paket » ) ... 
Selecting previously deselected package 
< nama-paket » 
Unpacking Xnama-paket» (from .../ 
«nama-paket » ) ... 
« dipotong > 
Setting up Xnama-paket» ... 
Setting up Xnama-paket» ... 
Setting up Xnama-paket» ... 
# 


Sampai tahap ini, Anda sudah berhasil 
melakukan pemasangan paket-paket yang 
diperlukan untuk melakukan upgrade. 
Silakan melakukan cek ulang, yaitu dengan 
melihat apakah file kernel-source- 
2.4.18.tar.bz2 sudah ada. 

# Is -I /usr/src/kernel-2.4.18.tar.bz2 
-rw-r-r— — 1 root root 23837917 Apr 14 
2002 /usr/src/kernel-source-2.4.18.tar.bz2 


Sekarang adalah untuk mempersiapkan 
sebuah account yang akan digunakan 
untuk melakukan kompilasi. Buat sebuah 
account baru yang kemudian dimasukkan 
dalam grup src. 

# adduser —ingroup src userbaru 

Adding user userbaru... 

Adding new user userbaru (1000) with 
group src 

Creating home directory /home/userbaru 
Copying files from /etc/skel 

Enter new UNIX password: “masukkan 
password yang diinginkan untuk userbaru > 
Retype new UNIX password: « masukkan 


70  InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





gate the i oa bmenus ---5. 
Mighlignted d ea selang are OMA: Penang «v» Rec des, mw excl udes, 
larizes featu ress (Esc)»(Esc) to bay EG Bana Help- 
Legend: [*] built-in I TUM (M module capab 


 oadable module rt 


suppor 

ocessor type and Features: —) 

 eneral se —) 
ru Technol ogy Devices] (MTD) ---> 

 aral e port support 

ug and Play configurati on ---5 

lock devices ---) 
M Iti-device Mena rt nun and LVM) -—) 


Lx Apa (Pire (Fireline) su Peuppor rt "(ExeERIMENTAL) ay 
(4) 


a ni < Help > 


2 Gambar 1. Tampilan Menuconfig 


kembali password yang diinginkan untuk 
userbaru > 
passwd: password updated succesfully 
Changing the user information for userbaru 
Enter the new value, or press return for the 
default 

Full Name []: [Enter] 

Room Number []: [Enter] 

Work Phone []: [Enter] 

Home Phone []: [Enter] 

Other []: [Enter] 
Is the information correct? [y/n] «tekan 
huruf [y] kemudian [Enter] > 
# exit 


Kemudian login dengan account 
userbaru. Selanjutnya ketika semua yang 
diperlukan sudah terpasang, mulailah kita 
melakukan membuka (decompress) file 
kernel-source-2.4.18.tar.bz2 dengan cara: 
$ cd /usr/src 
$ tar jxvf kernel-source-2.4.18.tar.bz2 


Tunggu beberapa saat, karena satu file 
ini terdiri dari banyak sekali kerne/-source 
dan driver dari beberapa arsitektur 
komputer selain x86. Setelah selesai 
membuka file tersebut, Anda dapat melihat 
bahwa pada direktori /usr/src sekarang 
terdapat sebuah direktori baru yaitu kernel- 
source-2.4.18 
$ Is -I 
drwxr-xr-x 1 userbaru src 4069 
2002 kernel-source-2.4.18 
-rw-r—r— 1 root root 23837917 Apr 14 
2002 kernel-source-2.4.18.tar.bz2 


Apr 14 


Proses selanjutnya adalah membuat 
direktori kerja untuk kernel yang akan 
dikompilasi dengan cara membuat sebuah 
link yang seolah-olah adalah sebuah 
direktori baru. 
$ In -s kernel-source-2.4.18 linux-2.4.18 
$ Is -I 


www.infolinux.web.id 


Code maturity level options 


Processor type and features | ^ Appletalk devices | Filesystems 


Ethemet (1000 Mbit) Ftape, the floppy tape device driver 





Loadable module support 


Token ring devices Network File Systems 


General setup Wan interfaces Partition Types 


Plug and Play support 


Block devices IrDA subsystem support | Console drivers 


Amateur Radio support Native Language Support 


| 





Networking options 


QoS and/or fair queueing ISDN subsystem 


Infrared- port device drivers Sound 


Additional low level sound drivers 





Telephony Support Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE) | — Kemel hacking 








| 
| 
| 
| 





SCSI low-level drivers | Save and Exit 
| 


Network device support Joysticks Quit Without Saving 








ARCnet devices 


| 
| 
SCSI support | _ Character devices | 
| 
| 


Ethernet (10 or 100Mbit) Video For Linux | Store Configuration to File 


Watchdog Cards Load Configuration from File 
| 








2 Gambar 2. Tampilan Xconfig 


drwxr-xr-x 1 userbaru src4069 
2002 kernel-source-2.4.18 
-rw-r—r— 1 root root 23837917 Apr 14 
2002 kernel-source-2.4.18.tar.bz2 
Irwxrwxrwx 1 userbaru src 4069 Apr 
14 2002 linux-2.4.18 -> kernel-source- 
2.4.18 


Apr 14 


Konfigurasi kernel 
Source kernel yang kita miliki sekarang 
masih berupa source yang belum 
dikonfigurasi sesuai dengan keperluan. 
Ada dua cara umum yang bisa digunakan. 
Yaitu, cara dengan cara mengonfigurasi 
source kernel tersebut secara manual atau 
dengan mengambil konfigurasi kernel 
sebelumnya. 

Untuk cara manual kita dapat 
menggunakan perintah: 
$ make config 


Cara ini (make config) merupakan cara 
yang paling sederhana karena Anda akan 
disuguhkan dengan banyak sekali 
pertanyaan untuk setiap pilihan yang ada 
dalam modus text. 
$ make menuconfig 


Cara kedua ini (make menuconfig) 
tergolong lebih mudah dibandingkan 
dengan cara sebelumnya. Meskipun masih 
dalam modus teks, pada cara ini Anda akan 
disuguhkan sebuah pilihan hirarki seperti 
pada Gambar 1. 
$ make xconfig 


Cara ketiga ini (make xconfig) adalah 
cara mengonfigurasi kernel melalui X 
Window, yang tidak terlalu berbeda dengan 
cara sebelumnya. Tampilannya seperti 
Gambar 2. 

Dari ketiga cara di atas, semuanya 
dapat membantu Anda untuk 
mengonfigurasi kernel. Mungkin cara yang 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





paling populer adalah make menuconfig 
atau make xconfig. 

Selanjutnya adalah memilih konfigurasi 
seperti apa yang harus kita pilih di antara 
sekian banyak pilihan yang ada. Tentunya 
bagi Anda yang belum pernah melakukan 
kompilasi kernel hal ini akan menjadi 
masalah karena Anda juga tidak tahu sama 
sekali guna dari masing-masing pilihan 
tersebut. 

Cara kedua adalah dengan cara 
mengadopsi konfigurasi kernel yang sudah 
tersedia (file .config). Pada cara ini, Anda 
dapat menggunakan konfigurasi yang 
sudah ada sebelumnya yaitu mengambil 
dari /boot/config* 
$ cp /boot/config-2.2.20-idepci /usr/src/ 
linux-2.4.18/.config 


Jangan lupa nama file-nya tujuannya 
adalah .config. Cara lain adalah mengambil 
nilai default dari konfigurasi kernel yang 
akan digunakan dengan perintah make 
oldconfig. 
$ make oldconfig 


Jika nanti Anda diberikan pilihan tetapi 
masih bingung untuk memilih yang mana, 
untuk singkatnya Anda dapat memilih [N] 
yang berarti tidak diaktifkan. 


Kompilasi 

Setelah selesai melakukan konfigurasi, kita 
akan melakukan kompilasi source kernel 
tersebut sehingga menjadi program/kernel 
siap pakai. 

$ fakeroot make-kpkg clean 

$ fakeroot make-kpkg -append-to-version = - 
02july03 kernel image 


Perintah di atas digunakan untuk 
membuat kernel siap pakai (kernel /mage/ 
binary) dengan menambahkan kode versi 
kernel menjadi -O2juliO3. Anda dapat 
melihat sendiri hasil kompilasi dengan 
perintah: 
$ Is -I ./../ 

-rw-r—r— 1 userbaru src 23837917 Jul 2 
2002 kernel-image-2.4.18- 
02july03 10.00.Custom i386.deb 
drwxr-xr-x 1 userbaru src 4069 
2002 kernel-source-2.4.18 
-IW-r—r— 1 root root 23837917 Apr 14 
2002 kernel-source-2.4.18.tar.bz2 


Jul 2 


Irwxrwxrwx 1 userbaru src 4069 Apr 
14 2002 linux-2.4.18 -> kernel-source- 
2.4.18 


Untuk komputer yang saya gunakan 
(PIII/A5O, RAM 128), kompilasi memakan 
waktu kurang lebih 20 menit. 


Pemasangan 

Setelah selesai dengan kompilasi, edit 
konfigurasi Lilo. 

# cd /usr/src 

# dpkg -i kernel-image-2.4.18- 

02july03 10.00.Custom i386.deb 

« dipotong > 

Would you like to create a boot floppy 
now? [No] “tekan [Enter] untuk 'No' 5 
You already have a LILO configuration in / 
etc/lilo.conf 

Install a boot block using the existing /etc/ 
lilo.conf? [Yes] “tekan [Enter] untuk 
'yes' » 

Testing lilo.conf... 

Testing succesfull. 

Installing the partition boot sector... 
Installation succesfull. 

ü 





Kompilasi Kernel ala Debian 


Rebootkomputer Anda dengan perintah: 
# init 6 


Di komputer penulis, setelah di-reboot 
ternyata kernel dapat berjalan dengan 
baik. Jika masih terdapat beberapa error, 
biasanya terjadi karena konfigurasi default 
yang digunakan (make oldconfig) tidak 
sesuai dengan komputer Anda. Misalnya 
saja pada konfigurasi tersebut masih 
belum menyertakan /V/C atau Sound Card. 
Silakan bermain-main dengan make 
menuconfig atau make xconfig dan 
lakukan kompilasi ulang. Bagaimana 
konfigurasi kernel yang baik? Semakin 
banyak pilihan yang tidak berguna dapat 
dibuang, tentunya kernel akan semakin 
kecil ukurannya. Jika masih belum 
berhasil, Anda dapat mencari di 
www.google.com tentang bagaimana 
konfigurasi kernel yang ‘biasanya’ 
diperlukan. 

“GNU/Linux menawarkan banyak cara 
untuk kompilasi kernel. Debian 
menawarkannya dengan cara lain. Pilih 
yang mana?" 

David Sudjiman (davidsudjiman @yahoo.com) 





| 
1 [4i ) 
A uu 


, 


m Zu 
"i P 4 
At) 
MN 
Y T , 
i R 











"LINUX and FreeBSD 


Features : 3» Unlimited data transfer 
=> Complete control panels 
3 POP3 email, FTP access 
=> SSH, CGI, SQL. 
and much more... 
=> Start from Rp. 19.500,-/ month 
2 Free Setup") 
=> 2 Months Free *") 


ALSO 


"STESS... 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp-1.250.000,-/mo 


erver Hosting 
Features : 3» Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


2 Size server: 1 U Rackmount 

=> Bandwith : 128 kbps 

2» IP Address : 8 (max) 

=> Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


=> Colocation & Dedicated Server in USA 


=> Domain Name Register 


2 Benefit Reseller Program 


"IT 5 NEVEH BEEN EASIER 


10 TAKE YOUR BUSINESS ONLINE" 


Note : *) Transfer (restriction 
AA ad 


à g ET SQL eano 


www.infolinux.web.id 


CAKRAWEBS 
Supporting «Yu to a Web Success 


Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 
Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


InoLINUX OKTOBER 2003 71 











Belajar Membuat Login Sendiri 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Belajar Membuat 


Login Sendiri 


Proses /ogín selalu kita lewati setiap kali 
memasuki sistem. Bagi Anda yang mendalami 
pemrograman C, bagaimana kalau kita belajar 


membuat program login sendiri? 


roses otentikasi atau yang lebih 
D. dengan istilah login adalah 

sesuatu yang tidak bisa kita 
hindarkan dalam penggunaan Linux sehari- 
hari. Bagi Anda yang aktif bekerja di 
console, hampir bisa dipastikan akan selalu 
bertemu dengan prompt login. Di balik 
kesederhaan prompt login tersebut, 
sebenarnya tersimpan sesuatu yang luar 
biasa. Program login tidak hanya sekadar 
mencocokkan username dan password 
yang dimasukkan, akan tetapi juga harus 
dapat berbicara dengan pustaka PAM, 
kemampuan bekerja di jaringan, 
kemampuan bekerja dengan /ogging sistem, 
dan lain sebagainya. 

Akan tetapi, bagi kita yang mendalami 
pemrograman linux, membuat program 
login yang sederhana mungkin menjadi 
suatu daya tarik luar biasa. Kita akan 
mengambil hostname dari sistem, 
kemudian meminta username dan pass- 
word kepada user, dan tak lupa 
melakukan proses otentikasi dengan 
mambaca database password dan shadow. 

Apa yang Anda butuhkan hanyalah gcc 
dan paket-paket yang dibutuhkan untuk 
kompilasi serta /ibcrypt yang umumnya 
sudah terdapat di dalam distro Anda 
masing-masing. 

Berikut ini adalah langkah demi langkah 
pembuatannya. 


1. Definisikan beberapa macro yang 
diperlukan 

#define MAX HOSTNAME 30 

#define MAX USERINFO 15 


#define SUCCESS 0 

#define ERROR FAILED 1 
#define ERROR GETSPNAM 2 
#define ERROR GETPWNAM 3 


14 InroLINUX OKTOBER 2003 


#define PROGNAME "mylogin" 

#define VERSION "0.1a" 

#define COPYRIGHT "(c) Noprianto, August 
2003. GPL." 


Kelompok pertama yang terdiri dari 
MAX HOSTNAME dan MAX USERINFO 
digunakan sebagai pembatas panjang string. 
Kelompok kedua yang beranggotakan 
SUCCESS, ERROR FAILED, ERROR . 
GETSPNAM dan ERROR GETPWNAM akan 
kita gunakan dalam proses otentikasi. 
Sementara kelompok terakhir adalah 
keterangan tambahan untuk program ini. 


2. Menggunakan file header yang 
dibutuhkan 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include «pwd.h» 
#include «shadow.h» 
#include «crypt.h» 


Header-header tersebut dibutuhkan 
dalam proses kompilasi. Header stdio.h 
adalah header standar yang kita butuhkan 
untuk operasi /nput output standar. 
Sementara header string.h kita butuhkan 
karena banyak bekerja dengan string. 
Header unistd.h untuk standar sistem 
operasi. Header pwd.h digunakan dalam 
bekerja dengan database password. 
Kemudian header shadow.h digunakan 
dalam bekerja dengan database shadow. 
Dan yang terakhir, crypt.h digunakan dalam 
enkripsi password. 


3. Fungsi auth() 


Fungsi auth() berfungsi untuk memeriksa 
keabsahan username dan password. Fungsi 


www.infolinux.web.id 





ini akan menerima dua parameter, yaitu 
uname dan passwd yang masing-masing 
diasosiasikan dengan username dan 
password-nya. Nilai kembalian dari fungsi 
ini bisa berupa salah satu dari SUCCESS, 
ERROR FAILED, ERROR GETSPNAM, atau 
ERROR GETPWNAM. 
Berikut ini adalah source code fungsi: 

int auth(char *uname, char “passwd) 
{ 

char *temppasswd = (char *) malloc 
(sizeof (char *) * MAX USERINFO); 

char salt[3]; 

struct spwd *spentry; 

struct passwd *pentry; 


setspent(); 
spentry = getspnam(uname); 
endspent(); 


pentry — getpwnam(uname]; 


if (! spentry) return 
ERROR GETSPNAM; 

if (! pentry) return 
ERROR GETPWNAM; 


strcpy(temppasswd,crypt(passwd, 
strncpyisalt,spentry- » sp pwdp,2))): 

strcpy(passwd,temppasswd): 

free(temppasswd); 


if ((Stremp(spentry- » sp namp,uname) 
== 0) && (strcmp(spentry- 
” sp pwdp,passwd) == 0)) 
return SUCCESS; 
else 
return ERROR FAILED; 


Pertama-tama, kita akan mendefinisikan 
beberapa variabel yang kita butuhkan. 
Berikut ini adalah variabel-variabel tersebut: 

char *temppasswd - (char *) malloc 
(sizeof (char *) * MAX USERINFO): 

char salt[3]; 

struct spwd *spentry; 

struct passwd *pentry; 


Variabel temppasswd akan bernilai hasil 
enkripsi dari parameter passwd yang 
dikirimkan. Proses otentikasi dilakukan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





dengan membandingkan data hasil enkripsi. 


Untuk itulah, kita perlu melakukan enkripsi 
terlebih dahulu dan menyimpan hasilnya ke 
dalam variabel ini. 

Variabel sa/t akan berisikan dua karakter 
untuk membantu proses enkripsi. 
Sementara struct spentry dan pentry 
dimaksudkan untuk menyimpan informasi 
database shadow dan password. 

Setelah itu, kita perlu mengambil 
informasi database shadow. Untuk itu, kita 
perlu membukanya terlebih dahulu, dan 
kemudian menutupnya sesudah 
pembacaan selesai dilakukan. Blok kode 
berikut ini akan mengerjakannya: 

setspent(); 
spentry = getspnam(uname]; 
endspent(); 


Kemudian, tak lupa kita juga mengambil 
informasi database password dengan 
memberikan perintah berikut ini: 

pentry = getpwnam(uname]; 


Untuk antisipasi apabila pembacaan 
gagal, maka kita akan melakukan 
pemeriksaan sederhana dengan dua 
statemen berikut: 

If (! spentry) return ERROR GETSPNAM; 

if (! pentry) return ERROR GETPWNAM; 


Selanjutnya, kita perlu melakukan 
enkripsi terlebih dahulu untuk parameter 
passwd yang dikirimkan. Seperti yang telah 
disebutkan, enkripsi diperlukan karena kita 
akan membandingkan data hasil enkripsi 
dan bukannya melakukan dekripsi. Yang 
pertama kita lakukan adalah melakukan 
enkripsi dengan fungsi crypt() dan 
menyimpan nilai hasil enkripsi dalam 
variabel temppasswd. 

Dalam melakukan enkripsi, kita juga 
mendapatkan nilai salt dengan mengambil 
dua karakter pertama dari isi password 
sebenarnya yang tersimpan di dalam 
database shadow. Isi password yang 
sebenarnya tersebut tersimpan di dalam 
spentry-5sp pwdp. Fungsi strncpy() akan 
membantu kita dalam melakukan 
pengopian string. Setelah itu, kita akan 
memindahkan isi dari temppasswd kembali 
ke passwd sebelum akhirnya 
membebaskan variabel temppasswd 
tersebut. 


strcpy(temppasswd,crypt(passwd, 
strncpyisalt,spentry- » sp pwdp,2))): 

strcpy(passwd,temppasswd): 

free(temppasswd): 


Dan akhirnya, permainan pun dimulai. 
Kita akan mencocokkan pasangan 
username dan password yang dimasukkan 
dengan pasangan username dan password 
sistem. Untuk itu, fungsi strcemp() akan 
digunakan. Apabila semua cocok, maka 
kita akan mengembalikan SUCCESS. 
Apabila terjadi kegagalan, maka 
ERROR FAILED yang akan dikembalikan. 

if ((stremp(spentry- » sp namp,uname) 
== 0) && (strcmp(spentry- 
” sp pwdp,passwd) == 0)) 





Belajar Membuat Login Sendiri 


char "username = (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX USERINFO): 

char *passwd - (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX USERINFO): 


gethostname(hostname, 
MAX HOSTNAME); 


printf(” Yos login: ", hostname]; 

scanf(" 96s", username); 

strcpy(passwd,getpass(" password: 
"s 


free(hostname); 


if (auth(username,passwd) = = 


return SUCCESS; SUCCESS) 
else ( 
return ERROR FAILED; printf("Uhh !! I'm tired 
:(\n\n”); 
4. Fungsi main() sleep(2); 
Ini adalah fungsi utama. Fungsi ini tidak yelse 
menerima parameter. Fungsi akan { 
mengembalikan SUCCESS apabila sleep(2); 
otentikasi berhasil dan ERROR FAILED printf("Login incorrect\n\n”); 
apabila otentikasi gagal. 
Berikut ini adalah source code fungsi: free(passwd); 
int main(void) free(username); 
{ 
char *hostname = (char *) malloc return ERROR FAILED; 
(sizeof(char *) * MAX HOSTNAME); ) 
í—Ó——Á——————MÓ€——XX——————Á—— PEG 


nop?^* ,/mylogin 
nop login: B 


* Program mylogin 


www.infolinux.web.id 


INFoLINUX OKTOBER 2003 75 





Belajar Membuat Login Sendiri 


free(passwd): 
free(username]; 


return SUCCESS; 


Pertama-tama yang kita lakukan adalah 
mengalokasikan memori untuk variabel- 
variabel tertentu. 

char *hostname - (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX HOSTNAME); 

char *username - (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX USERINFO): 

char *passwd - (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX USERINFO): 


Variabel hostname digunakan untuk 
menyimpan hostname komputer. 
Sementara variabel username digunakan 
untuk menampung informasi username 
yang dimasukkan oleh user. Terakhir, 
variabel passwd digunakan untuk 
menampung informasi password yang 
dimasukkan oleh user. 

Setelah itu, kita akan mendapatkan 
hostname dengan memanggil fungsi 
berikut ini: 

gethostname(hostname, 
MAX HOSTNAME); 


Mendapatkan hostname dapat juga Anda 
lakukan sendiri, sebagai latihan dalam bekerja 
dengan file. Anda dapat membuka file /etc/ 
hostname dengan fungsi fopen() (atau 
mungkin akan lebih mudah dengan freopen()) 
dan membacanya dengan fscanf() atau 
scanf() saja, apabila freopen() digunakan. 
Setelah hostname didapatkan, kita akan mulai 
meminta informasi username kepada user. 

printf(" Yos login: ", hostname]; 
scanf("96s", username]; 


Meminta password kemudian dilakukan 
dengan memanggil fungsi getpass(): 
strcpy(passwd,getpass(" password: 


"HR 


Fungsi getpass() akan membuka file / 
dev/tty, kemudian mencetak tulisan 
tertentu (dalam hal ini tulisan password: ), 
mematikan echo, membaca satu baris 
password, mengembalikan status terminal 
dan menutup /dev/tty kembali. 


76 InroLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





M ess a aa hm sasa = © X 


hop: “# ,/mylogin 
nop login: tes 
password: 

Uhh !! I'm tired :( 


nop: 4 M 


2 Otentikasi berhasil 


Setelah itu, kita akan memanggil fungsi 
auth() dengan informasi username dan 
password yang telah kita dapatkan dari 
user. Apabila fungsi auth() mengembalikan 
SUCCESS, maka kita akan menampilkan 
pesan sukses dan kemudian menunda 
proses selama dua detik. Apabila fungsi 
auth() tidak mengembalikan SUCCESS, 
maka kita akan menunda proses selama 
dua detik, menampilkan pesan kesalahan 
dan keluar dari program. 

if (auth(username,passwd) = = 


SUCCESS) 
1 
printf("Uhh !! I'm tired 
(mn): 
sleep(2); 
yelse 
{ 
sleep(2); 
printf("Login incorrectinin"]); 
free(passwd); 
free(username]; 
return ERROR FAILED; 
) 


5. Cara kompilasi 
Berikan perintah berikut ini untuk 
melakukan kompilasi: 

gcc -o mylogin mylogin.c -lcrypt 


www.infolinux.web.id 


Perintah tersebut akan menghasilkan 
binary mylogin dari mylogin.c. Selama 
kompilasi, kita akan menggunakan pustaka 
libcrypt.Anda dapat membuat Makefile 
sederhana untuk memudahkan proses 
kompilasi, instalasi dan uninstalasi. Dengan 
demikian, dalam melakukan kompilasi, 
Anda hanya perlu menggunakan program 
make, dan diikuti parameter yang Anda 
definisikan sendiri. 


6. Source code selengkapnya 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
Zinclude «unistd.h» 
#include «pwd.h» 

Zinclude «shadow.h» 
#include «crypt.h» 


#define MAX HOSTNAME 30 
#define MAX USERINFO 15 


#define SUCCESS 0 

#define ERROR FAILED 1 
#define ERROR GETSPNAM 2 
#define ERROR GETPWNAM 3 


#define PROGNAME "mylogin" 
#define VERSION "0.1a" 

#define COPYRIGHT "(c) Noprianto, 
August 

2003. GPL." 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





V aaa aa m © X 


nopi^* ,/mylogin 
nop login: tes 
password: 

Login incorrect 


nop: 4 M 


* Otentikasi gagal 


~ 


* Compilation: 
* gcc -o mylogin mylogin.c -lcrypt 


* 


* or using Makefile 
* 


zl 


|* This is function for doing simple 
authentication against 
* shadow password. We can't handle 
md5sum password, so this function 
* is likely not working on these systems. 
* 
* For further information, please read the 
source of login(1), by 
* Julianne Frances Haugh 
n 
int auth(char *uname, char *passwd) 
{ 

char *temppasswd = (char *) malloc 
(sizeof (char *) * MAX USERINFO); 

char salt[3]; 

struct spwd *spentry; 

struct passwd *pentry; 


setspent(); 
spentry = getspnam(uname); 


endspent(); 


pentry = getpwnam(uname]; 


if (! spentry) return 
ERROR GETSPNAM; 

if (! pentry) return 
ERROR GETPWNAM; 


strcpy(temppasswd,crypt(passwd, 
strncpy(salt,spentry-» sp pwdp,2))): 

strcpy(passwd,temppasswd); 

free(temppasswd); 


if ((stremp(spentry- 5 sp namp,uname) 
== 0) && (strcmp(spentry- 
>sp pwdp,passwd) == 0)) 
return SUCCESS; 
else 
return ERROR FAILED; 


|* Main function. We do funny things here. 
Try to get the hostname using 

* existing function, then prompt for 
username and password. Evaluate 

* them, and then show up funny 
messages 


* 


9 


int main(void) 


{ 


www.infolinux.web.id 


Belajar Membuat Login Sendiri 


char *hostname - (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX HOSTNAME); 

char "username = (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX USERINFO): 

char *passwd - (char *) malloc 
(sizeof(char *) * MAX USERINFO): 


gethostname(hostname, 
MAX HOSTNAME); 


printf("96s login: ", hostname]; 
scanf("96s", username]; 
strcpy(passwd,getpass(" password: 


BI 


free(hostname); 


if (auth(username,passwd) = = 
SUCCESS) 
{ 
printf("Uhh !! I'm tired :(\n\n”); 
sleep(2); 
lelse 
{ 
sleep(2); 
printf("Login incorrect\n\n”); 


free(passwd); 
free(username]; 


return ERROR FAILED; 


free(passwd): 
free(username]; 


return SUCCESS; 


Untuk selanjutnya, Anda dapat 
menggunakan program mylogin sebagai 
program login kecil-kecilan. Program ini 
mensimulasikan proses login lokal 
tradisional Linux. Yang jelas, program ini 
tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan 
program login yang sesungguhnya. Anda 
pun tidak dapat menggantikan program 
login(1) dengan program yang baru kita 
buat ini. Namun, paling tidak, kita belajar 
sedikit tentang pemrograman Linux. 
Pelajari source code login(1) untuk lebih 
lanjutnya.& 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


INFoLINUX OKTOBER 2003 77 








Senjata Pemusnah Massal 


Senjata Pemusnah Massal 


shell script 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





File-file dengan nama tertentu tersebar di filesystem Anda? Bosan 
menghapus satu per satu? Mari buat senjata pemusnah massal dengan 
shell script. Yang satu ini boleh Anda coba di rumah! 


erkadang, kita begitu marah dengan 

kehadiran beberapa file dengan 

nama tertentu di harddisk kita. 
Kalau jumlah file tersebut hanya belasan, 
mungkin kita bisa menghapusnya satu per 
satu. Akan tetapi bagaimana kalau 
jumlahnya telah mencapai ratusan? 
Menggunakan program find kemudian 
menghapusnya secara massal? Terlalu 
riskan. Terkadang ada satu atau dua, atau 
belasan dari file-file tersebut yang ingin 
kita pertahankan. Membuka X Window 
dan mencari dengan pencari yang 
disediakan oleh desktop dan 
memboroskan memori sistem? Rasa- 
rasanya bukan pilihan yang baik. 
Solusinya? Gunakan shell script dan untuk 
menampilkan interface yang ramah, 
kombinasikanlah dengan program dialog. 

Sebutlah program ini sebagai xrm, yang 

disingkat dari x remove. Apa yang kita 
butuhkan adalah awalan dari nama file 
yang ingin dihapus. Malas memberikan 
awalan nama file di command line? 
Program xrm akan menampilkan satu 
inputbox yang ramah untuk Anda. Begitu 
awalan nama file didapatkan, maka xrm 
pun akan segera mulai mencari dari tempat 
yang telah ditentukan. Ketika file 
ditemukan, maka xrm pun akan 
menampilkan daftarnya. Untuk file yang 
ditemukan dan memiliki nama persis sama 
dengan awalan yang diberikan, maka, 
secara otomatis, akan dipilih dan siap untuk 
dihapus. Pilih sebagian atau keseluruhan file 
tersebut dan Anda akan menjumpai 
konfirmasi terakhir. Hapus atau tidak. 
Apabila Anda memilih hapus, maka xrm 
akan mencoba untuk menghapus file-file 
tersebut dan memberitahukan hasilnya. 
Apabila Anda memilih batal menghapus, 
maka senjata pemusnah masal kita kali ini 
tidak kita gunakan. 


78 InroLINUX OKTOBER 2003 


Bicara soal senjata pemusnah massal, 
ada baiknya bagi kita untuk menentukan 
target latihan tempat peluru akan diluncur- 
kan. Dan daerah musuh yang mungkin 
paling cocok adalah daerah /tmp, yang 
seringkali menjadi korban. Apabila tidak ada 
bug serius pada fungsi utama program 
yang ditemukan lagi, maka Anda bisa saja 
mengubah target menjadi daerah /. Yang 
satu ini harus dipastikan agar peluru tidak 
salah sasaran. 

Baiklah, kita akan segera memulai 
merakit senjata pemusnah massal ini dalam 
beberapa langkah. 


1. Langkah pertama, mendaftarkan segala 
aspek legal dan hal-hal lainnya. 
Di langkah awal ini, kita mendefinisikan 
beberapa variabel yang berhubungan 
dengan xrm. Informasi hak cipta adalah 
salah satu diantaranya. Direktori percobaan 
(target latihan) juga kita tentukan di sini. 
PROGNAME - "xrm" 
VERSION - "0. 1b" 
COPYRIGHT - "SPROGNAME $VERSION, 
(c) copyright Noprianto, July 2003. GPL" 


TEMP = /tmp/$$.xrm 

alias dialog = "dialog —backtitle '$COPY 
RIGHT" 

BASE = /tmp/xrm/TEST 


2. Mengisi bahan bakar yang diperlukan. 
Di langkah kedua ini, kita akan mende- 
finisikan beberapa fungsi penting yang akan 
membantu kita dalam membersihkan sistem 
dan pencarian itu sendiri. Kita memiliki dua 
fungsi, del() dan do checkt) 
function dell) 
{ 

rm -rf $TEMP 

rm -rf /tmp/*.xrm 


www.infolinux.web.id 






Fungsi ini berguna untuk menghapus 
berbagai file sementara yang dihasilkan 
pada saat program berjalan. 
function do check() 


{ 


del 
unset LISTS 
FILENAME = $1 


tput reset 
tput cup 10 10 
echo -n "please wait..." 


find $BASE -name "SFILENAME*" - 
print 2» /dev/null 1» » $TEMP 
for i in 'cat STEMP' 
do 
flag = "off" 
test $(basename $i) = 
$FILENAME && flag - "on" 
LISTS - "SLISTS $i , $flag” 
done 
found 2 'cat $TEMP | wc -I' 


del 
if | $found -eq 0 | 
then 
dialog —msgbox “File not 
found” 10 60 
tput reset 
exit 1 
fi 
tput reset 


dialog —no-cancel —checklist 
"$found files found” 20 60 12 $LISTS 
2» $TEMP 

export RESULT - 'cat $TEMP' 

del 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








* Inputbox untuk memasukkan kriteria pencarian 


Ini adalah fungsi yang terpenting. 
Hampir segalanya dikerjakan di sini. 
Pertama-tama, kita perlu untuk 
membersihkan file-file sementara dan 
mengosongkan daftar file yang ingin 
dihapus. Kedua baris berikut ini akan 
mengerjakannya: 

del 
unset LISTS 


Setelah itu, kita akan melakukan 
beberapa polesan kosmetika pada program 
untuk menampilkan informasi bahwa 
pencarian sedang dilakukan. Hal yang satu 
ini cukup penting karena pencarian dapat 
berlangsung dalam waktu yang relatif 
cukup lama, tergantung struktur direktori 
pencarian. Ketiga baris berikut ini akan 
melakukannya: 

tput reset 
tput cup 10 10 
echo -n "please wait...” 


Kemudian, yang terpenting adalah 
segera mulai mencari dari lokasi yang telah 
ditentukan. Perintah find berikut ini akan 
mengerjakannya untuk Anda. Segala hasil 
pencarian akan kita simpan dalam file 
sementara. 

find SBASE -name "SFILENAME*" - 
print 2» /dev/null 1» » $TEMP 


Kemudian, karena program dialog 
bersifat sedikit nyentrik dan memerlukan 


2 Daftar hasil pencarian 


parameter untuk opsi checklist, maka kita 
akan menyusun parameter tersebut. Bagi 
user, kita akan menyusun daftar file yang 
akan dihapus. Seperti yang telah 
disebutkan pada awal tulisan, secara 
otomatis kita akan membuat file-file yang 
bernama sama persis dengan kriteria 
pencarian dalam kondisi terpilih. File-file lain 
yang ditemukan akan berada dalam kondisi 
tidak terpilih. Blok kode berikut ini akan 


mengerjakannya: 
for i in ‘cat $TEMP' 
do 
flag = "off" 


test $(basename $i) = 
SFILENAME && flag - "on" 
LISTS - "SLISTS $i , Sflag” 
done 


Kemudian, tak lupa kita akan memeriksa 
apakah pencarian kita menemukan file 
yang cocok. Apabila pencarian 
mendapatkan hasil, tentunya tidak akan 
ada masalah. Namun, apabila pencarian 
gagal, maka kita perlu memberitahukan 
kepada user. Blok kode berikut ini akan 
melakukannya: 

found 2 'cat $TEMP | wc -I' 


del 
if | $found -eq 0 | 
then 
dialog —msgbox "File not 
found" 10 60 
tput reset 
exit 1 
fi 


www.infolinux.web.id 





Senjata Pemusnah Massal 


7 Files found 


ana B 
be: as 


E 
bg Penan TESTIS 4 
(Ame rw ESTE 


Ud irm Stn 


Bersihkan layar dan tampilkan daftar file 
yang kita temukan. Setelah itu, simpanlah 
daftar file-file yang dipilih oleh user. Dan 
jangan lupa membersihkan file-file 
sementara yang dihasilkan oleh fungsi ini. 

tput reset 


dialog —no-cancel —checklist 
"$found files found” 20 60 12 SLISTS 
2» $TEMP 

export RESULT - 'cat $TEMP' 

del 


3. Inti senjata pemusnah 
Kita kita sampai pada fungsi utama dari 
program xrm. Berikut ini adalah source 
code-nya: 
if [ $# -ne 1] 
then 

dialog —inputbox filename 10 40 
22 $TEMP 

FILENAME - ‘cat $TEMP' 

del 
else 

FILENAME - $1 
fi 


if [ ! -z SFILENAME | 
then 
do check SFILENAME 


dialog —yesno "sure to delete these 
files?" 10 40 
if [ $? -eq O ] 
then 
tput reset 
tput cup 10 10 


InroLINUX OKTOBER 2003 79 





Senjata Pemusnah Massal 


sure to delete these files? 
GYmE <lo > 


2 Konfirmasi penghapusan file 


echo "please wait ..." 
echo $RESULT | xargs rm -rf 
1» /dev/null 2» &1 
if [ $? -eq O ] 
then 
dialog —msgbox 
"Unlink succeded” 10 40 
else 
dialog —msgbox 
"Unlink failed" 10 40 


fi 
fi 
fi 
tput reset 
del 


Pertama-tama, kita perlu memeriksa 
apakah program dijalankan dengan 
parameter atau tidak. Apabila parameter 
pertama ditemukan, maka kita 
mengasumsikan parameter tersebut adalah 
kriteria pencarian. Apabila program 
dijalankan tanpa parameter, maka sebuah 
input box akan ditampilkan untuk user. 
if [ $2 -ne 1] 
then 

dialog —inputbox filename 10 40 
22 $TEMP 

FILENAME = ‘cat $TEMP' 

del 
else 

FILENAME = $1 
fi 


Ada kalanya user tidak memasukkan 
kriteria pencarian walaupun input box telah 


80  INoLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





2 Hasil penghapusan file 


tersedia. Kita perlu memeriksa kondisi yang 
satu ini dan hanya akan melanjutkan 
apabila kriteria pencarian diberikan oleh 
user. Setelah itu, kita akan memanggil 
fungsi do check() dan menyertakan kriteria 
pencarian kepadanya. Fungsi tersebut akan 
mengembalikan daftar file yang dipilih oleh 
user dan siap dihapus. 

Kita akan menampilkan konfirmasi 
kepada user sebelum penghapusan 
dilaksanakan. Apabila user memilih untuk 
batal, maka program pun akan keluar. 
Apabila user memilih tetap akan 
menghapus file-file tersebut, maka sekali 
lagi kita akan menampilkan pesan kepada 
user untuk menunggu sejenak, 
tergantung pada lamanya proses 
penghapusan. 

Pada akhirnya, kita akan memeriksa 
apakah file-file tersebut berhasil dihapus. 
Apapun hasilnya akan kita sampaikan 
kembali kepada user. 

dialog —yesno "sure to delete these 
files?" 10 40 
if [ $? -eq O ] 
then 
tput reset 
tput cup 10 10 
echo "please wait ..." 
echo $RESULT | xargs rm -rf 
1» /dev/null 2» &1 
if [ $? -eq O ] 
then 
dialog —msgbox 
"Unlink succeded” 10 40 
else 
dialog —msgbox 


www.infolinux.web.id 





"Unlink failed" 10 40 
fi 
fi 


4. Source code selengkapnya 
#!/bin/sh 


PROGNAME -”xrm" 

VERSION - "0.1b" 
COPYRIGHT - "$SPROGNAME $VERSION, 
(c) copyright Noprianto, July 2003. GPL" 


TEMP = /tmp/$$.xrm 

alias dialog = "dialog —backtitle '$COPY 
RIGHT" 

BASE = /tmp/xrm/TEST 


function del() 
{ 
rm -rf $TEMP 
rm -rf /tmp/*.xrm 


function do check() 
{ 
del 
unset LISTS 
FILENAME = $1 


tput reset 
tput cup 10 10 
echo -n "please wait..." 


find SBASE -name "SFILENAME*" - 
print 2» /dev/null 1» » $TEMP 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | 





for i in ‘cat $STEMP' 
do 
flag = "off" 
test $(basename $i) = 
SFILENAME && flag- "on" 
LISTS 2 "SLISTS $i , Sflag” 
done 
found 2 'cat $TEMP | wc -I' 


del 
if | $found -eq 0 | 
then 
dialog —msgbox "File not 
found" 10 60 
tput reset 
exit 1 
fi 
tput reset 


dialog —no-cancel — checklist 
"$found files found” 20 60 12 SLISTS 
22 $TEMP 

export RESULT - 'cat $TEMP" 

del 


if [ $4 -ne 11 
then 
dialog —inputbox filename 10 40 
2» $TEMP 
FILENAME = ‘cat $TEMP' 
del 
else 
FILENAME = $1 
fi 


if [ ! -z SFILENAME | 
then 
do check SFILENAME 


dialog —yesno "sure to delete these 
files?" 10 40 
if [ $? -eq O ] 
then 
tput reset 
tput cup 10 10 
echo "please wait ..." 
echo $RESULT | xargs rm -rf 


Senjata Pemusnah Massal 





1» /dev/null 2» &1 
if | $? -eq O ] 
then 
dialog —msgbox 
"Unlink succeded" 10 40 
else 
dialog —msgbox 
"Unlink failed" 10 40 


fi 
fi 
fi 
tput reset 
del 


Demikianlah senjata pemusnah masal 
kita kali ini. Masih banyak kekurangan pada 
senjata kita kali ini walaupun sepertinya 
salah sasaran tidak akan terjadi. 
Kembangkan terus kekuatan amunisi dan 
kecepatan gerak senjata tersebut. Dan 
jangan lupa, gunakanlah senjata tersebut 
untuk menjaga perdamaian dunia. Salam 
damai. 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


KAMI WUJUDKAN KEPERCAYAAN ANDA DENGAN : 


Hasil kajian tim Litbang LPK NF, kini kami hadirkan Program Studi: 


INFORMATIKA KOMPUTER 


dengan Kombinasi Kekuatan yang "Power Full”: è 
LINUX & WINDOWS Plw Bahasa Inggris dan Akuntansi. 
40 SKS Intensif dalam 2 (dua) semester. 


Program Studi : LINUX Server Development 


(Linux Complete, Security, Web & Database) 


, Materi : 


Linux Fundamental (Linux Basic, X-window, Linux SysAdmin, Networking) 


Internet * Shell Programming 
Advanced Networking 


HTML, CSS dan JavaScript 


Advanced System Administration * Secu 


PHP & MySQL 


Segera dibuka Angkatan VIII & IX. Peserta terbatas, 1 kelas hanya 9 orang. 


Linux Basic P4« OpenOffice (WordProcessing, SpreadSheet & Presentation) 
Database dalam OpenOffice ("Access" for LINUX) 

2 Linux Terpadu (Linux Basic 4 SysAdmin & Networking) 

* Linux Network Admin Advanced & Security 

T PHP&MyvSOL VESPERE OTT NOPPSRNET 


yoxe — 


- 


@ Margonda Raya No. 522 Kober, Depok, Tel./Fax. 021-7874223, 7874224 

@ Mampang Prapatan X No. 4, Jakarta Selatan, Tel. 021-7975235, 7947115 

@ Beringin Raya No. 14A, Perumnas I, Tangerang, Tel. 021-5589884 

@ Graha Sucofindo, Jl. Jend. A. Yani No. 106, Cilegon, Tel. 0254-374345, 374456 


@ Sentra Niaga Blok BI-12, Jl. Jend. A. Yani, Samping Hero, Bekasi, Tel./Fax. 021-8853537 


€ http://www.nurulfikri.com email: info@nurulfikri.com 





EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi Infolinux Bulan Depan 


Co 


82 








INFoLINUX OKTOBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 











Linux on desktop 
Penerapan Undang-undang No. 19 tahun 2002 
tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 
tanggal 29 Juli lalu, cukup membuat banyak 
orang 'bingung'. Bingung karena sistem yang 
sudah bertahun-tahun mereka gunakan kini 
harus dilengkapi dengan lisensi. Pahitnya, 
lisensi yang harus mereka miliki harus ditebus 
dengan sejumlah uang. Situasi semakin runyam 
karena di Indonesia terdapat banyak 
perusahaan kelas kecil menengah (UKM). 
Setelah mereka mencari tahu, mereka pun 
mendapatkan Linux sebagai solusi baru. Tetapi 
masalah tidak berhenti di situ. Masalah baru 
yang muncul, bagaimana cara mudah untuk 
mengoperasikan Linux guna menunjang 
kegiatan usaha sehari-hari. Apalagi Linux lebih 
dikenal sebagai sistem yang masih 
membutuhkan mode teks. Karenanya, kami 
akan menjelaskan bahwa sebenarnya 
mengoperasikan Linux di lingkungan desktop 
itu mudah. Gak percaya? Tunggu 
pembahasannya edisi depan. 


Personalisasi desktop 

Saat untuk Linux Desktop telah dimulai. Bagi 
Anda yang selama ini menggunakan Windows, 
sudah saatnya berpindah ke Linux tanpa ragu- 
ragu. Desktop Linux kian indah dengan 


www.infolinux.web.id 


LINUX 


November 2003 
& 





(KS e 


hadirnya beberapa desktop kelas satu seperti 
GNOME 2 dan KDE 3. Setting default yang 
datang bersama mereka mungkin terlihat 
kurang personal bagi Anda. Beberapa sentuhan 
pada GNOME 2 dan KDE 3 mungkin 
menjadikan desktop Anda lain dari yang lain. 
Dan itulah Linux, selalu memperhatikan selera 
pribadi Anda. 


OpenOffice.org Writer 
semudah MS Word 

MS Word adalah standar de facto pengolah 
kata di Indonesia. Seiring dengan makin 
kayanya software berkualitas di dunia ini, ada 
baiknya kita melihat pula pengolah kata lain, 
OpenOffice.org Writer misalnya. Kami akan 
membuktikan kepada Anda betapa mudahnya 
bekerja dengan pengolah kata andal tersebut. 
Coba dan buktikan bahwa Linux pun dapat 


digunakan .— 
untuk — 9 > 
keri 
» OpenOffice 


Project management dengan 
MrProject 

Setiap orang bisa saja menjadi sangat sibuk 
dan kertas untuk mencatat saja sudah tidak 
dapat diandalkan lagi. Bagi Anda yang 
supersibuk, pengelolaan proyek ada baiknya 
dibantu oleh komputer. Dan MrProject akan 
membantu Anda. Dengan /nterface-nya yang 
ramah dan mirip dengan Microsoft project, 
Anda dapat mengelola pekerjaan Anda dengan 
mudah. 


